DO'A DAN DZIKIR PILIHAN 


Karya : 
SYEIKH ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH BIN BAZ 


Penerjemah : 
ABU IBRAHIM SUWITO 


Murajaah : 
MUHAMMADUN ABD HAMID, MA 
DR.MUH.MU'INUDINILLAH BASRI, MA 
FIR'ADI NASRUDDIN ABDULLAH, LC 
ERWANDI TARMIZI 


D) 


c esie 2% repr 
55] cli e 


Islamic ur Sal in Rabwah 


P.O.Box 29465 RIYADH 11457 - TEL 4454900 — 4916065 
FAX: 4970126 - E-Mail: rabwah@jislamhouse.com 
http://www.islamhouse.com 


تحفة الأخيار 
( باللغة الإندونيسية ) 
تأليف: 
الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز 
ترجمة: 


أبو إبراهيم سوويتو 
مراجعة: 
محمدون عبد الحميد ؛ د. محمد معين بصرى» 


فيرعادي نصر الدين أبو جعفرء إيرواندي ترمذي 





1426 — 
تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية 


- = 2 قيب س مھ‎ YI AY, 
Pagi 
LN Awa. TA ف‎ £ (30 pA e SA 
Islamic Propagation Office in Rabwah 


P.O.Box 29465 RIYADH 11457 — TEL 4454900 — 4916065 
FAX: 4970126 - E-Mail: rabwah(gislamhouse.com 
http://www.islamhouse.com 


الربوة - شارع الأمير متعب (الأربعين) - خلف فرع شركة الراجحي المصرفية للاستثمار 
ص. ب: 75455 الرياض 1ه 4 ١١‏ - هاتف 6 491565868 - تاسوخ 
AV NYI‏ حسابات المكتب :عام ۲۹٠۰۰۰۸۰۸۷‏ - الكتاب والشريط 
655لا CY 33 130 (s gea cili. Y‏ مشروع دار الإسلام 
۲۹١١ ٠‏ شركة الراجحي 


Doa Dan Dzikir Pilihan 








DAFTAR ISI 












































Pengantar Penerjemah 4 
Pendahuluan 7 
1. Do'a dan Dzikir Setelah Shalat Fardhu 33 
2. Dzikir di waktu pagi dan petang 39 
3. Do'a masuk dan keluar rumah 54 
4. Do'a keluar rumah menuju ke masjid 55 
5. Do'a masuk dan keluar Masjid 57 
6. Do'a ketika hendak atau bangun tidur 59 
7. Do'a sebelum dan sesudah makan dan 66 
minum 
8. Do'a dan dzikir ketika melihat suatu 
: d E: 68 
negeri atau kembali dari negeri lain 
9. Do'a dan dzikir ketika Adzan dan 
70 
sesudahnya 
10. Memberi salam, menjawab orang bersin 74 
dan do'a untuk orang sakit 
Penutup Risalah 78 











Doa Dan Dzikir Pilihan 








ye 


PENGANTAR PENERJEMAH 


Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat 
Allah 3$ yang telah memberikan inayah dan hidayah- 
Nya, sehingga terjemahan buku kecil ini dapat 
diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. 


Buku kecil berjudul “Tuhfatul Akhyar bibayaani 
Jumlah Nafi'ah mimmaa warada fil kitab was sunnah 
minal ad'iyah wal adzkar“, ini berisi do'a-do'a dan 
dzikir-dzikir yang dituntunkan Rasulullah # melalui 
kehidupan beliau sehari-hari. 


Dalam penyusunan buku ini penulis mengawali 
penyajiannya dengan penjelasan-penjelasan tentang 
pentingnya kedudukan dzikir dan do'a berdasarkan 
pernyataan ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim, hal ini 
menggugah kita ummat Islam untuk menyadari betapa 
pentingnya masalah ini. 


Setiap muslim sadar bahwa upaya dan usaha yang 
dilakukan dalam kehidupan dunia ini tidak terlepas dari 
kehendak Allah 3&. Setiap muslim menyadari kelemahan 
dan ketidakmampuan dirinya dalam menentukan hasil 
dari usaha dan upaya yang dilakukan. Ia yakin bahwa 
keputusan hasil terakhir berada di tangan Allah 3&. 


Doa Dan Dzikir Pilihan 








Di samping itu, tanpa sepengetahuan dan kesadaran 
dirinya manusia tidak terlepas dari godaan makhluk Allah 
yang lain, yakni godaan syetan, baik yang berupa jin atau 
manusia. Itulah sebabnya, maka manusia harus selalu 
berdo'a kepada Allah Yang Maha Kuasa agar di dalam 
usaha selalu mendapat petunjuk dan pertolongan-Nya 
serta dijauhkan dari segala bencana. Sesungguhnya Allah 
$$ Maha Kuasa atas segala sesuatu. 


Dalam usaha menyajikan terjemahan buku kecil ini 
ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan agar 
tidak menimbulkan tanda tanya bagi para pembaca, 
terutama yang mempunyai buku aslinya dalam bahasa 
arab. Semoga dapat memakluminya. Di antara yang 
mendapat catatan adalah sebagai berikut: 


1. Judul buku ini sangat panjang dan bila 
diterjemahkan secara keseluruhan dalam bahasa 
Indonesia rasanya agak janggal. Oleh karena itu 
dalam terjemahan ini judul diperpendek namun 
tetap cukup mewakili pengertian isi yang 
terkandung di dalamnya. 


2. Terjemahan ayat-ayat Al-Qur'an dalam buku ini 
sengaja saya ambil dari kitab terjemahan Al- 
Qur'an yang telah diakui keabsahannya oleh 
masyarakat luas, yakni “Al-Qur'an dan 
Terjemahan” yang diterbitkan oleh Departemen 
Agama RI. 


3. Pada pasal terakhir buku asli, terdapat judul 
“Do'a mengunjungi orang sakit“, namun dalam 
naskah asli do'a-do'a tersebut tidak didapatkan. 


Doa Dan Dzikir Pilihan 








Untuk itu penerjemah memberanikan diri 
manambah isi pasal tersebut dengan do'a-do'a 
sesuai dengan judul pasal tersebut, berupa do'a- 
do'a yang diajarkan Rasulullah &. Semoga niat 
baik ini dapat memberikan manfaat bagi 
pembaca. 


Segala kekurangan, kekeliruhan dan kealpaan dalam 
terjemahan ini, penerjemah mengharapkan kritik dan 
saran dari para pembaca. Hanya kepada Allah 4 saya 
serahkan segala urusan. 


Jakarta, 5 Dzul Ga'dah 1412 H 
7 Mei 1992 M 


Penerjemah 


Abu Ibrahim Suwito 


Doa Dan Dzikir Pilihan 








PENDAHULUAN 


Segala puji hanya milik Allah 35, kita memuji-Nya, 
memohon inayah dan ampunan-Nya serta kita mohon 
perlindungan-Nya dari bahaya yang menimpa jiwa, dan 
keburukan amal kita. Siapa saja yang Allah beri petunjuk 
maka tidak ada yang dapat menyesatkannya dan siapa 
saja yang dikehendaki Allah kesesatan maka tiada orang 
yang mampu untuk memberikan petunjuk. 


Kita bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Ilah yang 
layak disembah melainkan Allah semata dan tidak ada 
sekutu bagi-Nya, dan kita bersaksi bahwa Muhammad 
adalah seorang hamba dan rasul Allah. Semoga Allah 3šš 
memberikan rahmat dan kesejahteraan atas beliau, 
keluarga, para sahabat, dan siapa saja yang mengikuti 
jejak mereka dalam kebajikan sampai hari kiamat. 


Sesungguhnya sebaik-baik yang dilakukan dan 
diucapkan lisan seseorang adalah memperbanyak dzikir 
kepada Allah 35, bertasbih, bertahmid kepada-Nya, 
membaca kitab-Nya, membaca salawat serta salam atas 
rasul-Nya Muhammad & serta memperbanyak do'a 
permohonan kepada Allah š atas segala kebaikan hidup 
beragama maupun keduniaan, memohon ampunan 
dengan penuh segala harapan disertai keimanan yang 
benar, ikhlas dan tulus. 


Barangsiapa yang berdzikir dan berdo'a hendaknya 
agar selalu berusaha menghadirkan hatinya dengan 


Doa Dan Dzikir Pilihan 








mengingat keagungan, kekuasaan dan ke Maha Ilmuan 
Allah 3& atas segala sesuatu, sehingga hanya Allah 3& 
yang berhak di sembah. 


Banyak sekali ayat-ayat Al-OGur'an dan hadits-hadits 
Rasulullah #5, yang menerangkan tentang keutamaan- 
keutamaan dzikir dan do'a, kita ungkapkan sebagian 
kecil di sini, di antaranya: 


Allah 3& berfirman: 
ر ت اور وو‎ AN a RRE Aoga fs 
a san re i» ESTE eal elo, 
24 DE و رہ وو و‎ A. و راك‎ 3 E z £ 
G = P=) ESK ja sll أصيلا (2) هوّ‎ 
4 


"ru 
4 لظلمّس إلى النور وَكان بِالْمَؤمِيِينَ رَحِيما‎ 


احص 


“Hai orang-orang yang beriman — berdzikirlah 
(dengan menyebut nama) Allah, dzikir yang sebanyak- 
banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi 
dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan 
malaikat-Nya (memohon ampunan untukmu) supaya Dia 
mengeluarkan kamu dari kegelapan menuju cahaya 
(wang terang) dan adalah Dia Maha Penyayang kepada 
orang-orang yang beriman”. (OS. Al Ahzab: 41-43). 


Kana Jiya Sh 


“Karena itu ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku 
ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan 


Doa Dan Dzikir Pilihan 








Janganlah kamu mengingkari (nikmat-Ku).” (OS. Al 
Bagarah: 152). 


san Towels L: sh ا‎ d T 
والكنو ني والصبيرين‎ ANA A 
oiai cuni opni ci 
Cath ena Gres iiaii 


€ dE. g € m t. TE aas » - 4 
Pena T JI eng 


Ka GA anak Sai 


“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang 
muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki 
dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki 
dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan 
yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu’, laki- 
laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan 
perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang 
memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan 
yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah 
menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang 
besar”. (QS. Al Ahzab: 35). 


Doa Dan Dzikir Pilihan 10 








Aa Ji cass EX eoa i as à col 


< 


Ba 2 $í oa S ds sa DN IN cea 


4 > 
وَعلى جنوبهم »4 


“Sesunguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan 
silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda 
bagi orang yang berakal. (Yaitu) orang-orang yang 
mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam 
keadaan berbaring”. (OS. Ali Imran: 190-191). 


Pa 


“ea‏ 5116 )222 16 1⁄6 5 = آله 
SI e‏ تفلحُوت » 


“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
memerangi pasukan (musuh) maka berteguh hatilah 
kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya 
(memperbanyak dzikir dan do'a) agar kamu beruntung”. 
(OS. Al Anfa : 45). 


|= aga pn 
4 Z=; Asl s Uk 


"Apabila kamu telah meyelesaikan ibadah hajimu, 
maka — berdzikirlah (dengan menyebut) Allah, 


ص 


is 


Doa Dan Dzikir Pilihan 11 








sebagaimana engkau  menyebut-nyebut(membangga- 
banggakan) nenek | moyangmu, atau (bahkan) 
berdzikirlah lebih banyak dari itu...” (OS. Al Bagarah: 
200). 


e ek Ha ies b‏ وَل mad‏ عن 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta- 
hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari 
mengingat Allah, barangsiapa yang membuat demikian 
maka mereka itulah orang-orang yang merugi”. (OS. Al 
Munafigun: 9). 


ts 1 8 : $; 0 Ý وو‎ 
e a فك فو تقول‎ Co Ji ait m 


"Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan 
tidak (pula) oleh jual-beli dari mengingat Allah dan 
(dari) mendirikan shalat, dan (dari) membayarkan zakat, 
mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati 
dan penglihatan menjadi goncang ". (QS. An Nur: 37). 


Ga KI ¿ وَدُونَ‎ die Los ELLAS 3 وَاذكر‎ b 


4 jal ga وَالاصال ولا تكن‎ JAN Jali 


Doa Dan Dzikir Pilihan 12 








“Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu 
dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan 
tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan 
Janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.” (OS. 
Al A'raf: 205). 


27 90 8, ص‎ £ > 5 Lau, £ < Ç 
J ya 154515 فإذا 22 الصّلوة فانتشروأ فى الأرَض‎ « 


(GE AA ed any َه‎ 


“Apabila telah ditunaikan shalat, maka 
bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia 
Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 
beruntung”. (OS. Al Jumu'ah: 10). 


Memperbanyak dzikir kepada Allah 35 serta berdo'a 
kepada dzat yang Maha Suci suatu hal yang disunnahkan 
pada setiap saat dan kesempatan, baik di waktu pagi 
maupun pada waktu petang, ketika hendak tidur maupun 
ketika bangun, ketika keluar dan masuk rumah, serta 
ketika keluar dan masuk masjid, sebagaimana disebutkan 
dalam ayat-ayat terdahulu dan juga ayat-ayat berikut: 


4 والإتكر‎ edo 355 e es b 


"Dan bertasbihlah seraya memuji Rabbmu pada 
waktu petang dan pagi”. (OS. Ghafir: 55). 


ر رد رر ےہ «He. AR‏ رر د و 
9 وَسَبَحَ AL‏ رَبَكَ قبل طلوع الشمس وَقبَل الغروب 4 


Í 


Doa Dan Dzikir Pilihan 13 








“Dan bertasbihlah sambil memuji Rabbmu sebelum 
terbit matahari dan sebelum terbenam(nya)”. (OS. Oaaf: 
39). 


« وَلا تَطَردٍ الذِينَ يَدَعُونَ agi)‏ بِالْعَدَوةٍ وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ 


A2 


صد 
وجهدهد # 


“Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang 
menyeru Tuhannya di pagi hari dan di petang hari, 
sedang mereka mencari keridhaan-Nya”. (OS. Al 
An'am: 52). 


(ES l ot J) sy 


"Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu 
ia memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu 
bertasbih di waktu pagi dan petang”. (OS. Maryam: 11). 


,£ و 
النجوم 4 


“Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika 
kamu bangun berdiri (bangun dari tidur). Dan 
bertasbihlah kepada-Nya pada beberapa saat di malam 
hari dan waktu terbenam bintang-bintang (di waktu 
fajar) ". (QS. Ath Thuur: 48-49). 


Doa Dan Dzikir Pilihan 14 








م 


% 


A232 AA a gu 4,‏ ص ie 2o‏ 2 به ب 

# فسبَحنَ الله جين تمسورت وحين تصّبحون 2 
Lam AR aa EA‏ ي د 

الحمد فى السّموات وَالأرّض وعشيا وّحين تظهرون 4 


“Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu 
berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu 
subuh, dan bagi-Nya lagi segala puji di langit dan di 
bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di 
waktu kamu berada di waktu dzuhur”. (OS. Ar Rum: 17- 


AN 
<0 


h 
iz 


2 
2 
¢ و 


| 


1 Tae ¿f کو ص‎ do uz, 
رَبُكم آدغونى أسََجب لكمّ إن الذي‎ JG 


= کے‎ - 33 2 - PE ui ^2 = = A 
4 SI Ge عَنْ‎ oE 


“Dan Tuhanmu berfirman: "Berdo 'alah kepada-Ku, 
niscaya akan Aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya 
orang-orang | yang menyombongkan diri dari 
menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam 
keadaan hina dina". (OS. Ghafir: 60). 


d$ .. 2 Pm "P a 
فإنى قرِيبٌ أجيبٌ دعوّة الداع إذا‎ GS Sole MIL Il « 
i صد‎ 


4 oles 


“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu 
tentang Aku, maka (jawablah) bahwasanya Aku adalah 
dekat, Aku mengabulkan permohonan orang yang 


Doa Dan Dzikir Pilihan 15 








berdo'a apabila ia memohon kepada-Ku”. (OS. Al 
Bagarah: 186). 


“Berdo 'alah kepada Tuhanmu dengan berendah diri 
dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan 
janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, 
sesudah (Allah) memperbaikinya, dan berdo alah 
kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan 
harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah 
amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. 
(OS. Al A'raaf: 55-56). 


e 
«f 


4; TS 03 II Jual b 


“Atau siapakah yang memperkenankan (do'a) orang 
yang dalam kesulitan apabila ia berdo'a kepadanya. Dan 
yang menghilangkan kesusahan”. (OS. An Nami: 62). 


Dalam hadits riwayat Imam Muslim dari Ugbah bin 
Amir 4 ia berkata: 


Doa Dan Dzikir Pilihan 16 








a i E aD gi)‏ الصفة» أيُكم يُحِبْ أن يَعْدُوَ 
ip» oU eo GER, LOL roll UT oes d! es Jes‏ 
غَيْرِ ia) Ú : Éa ¿a= alah Vç il‏ الله نحِبُ ذيِك. قَالَ: 


Bi‏ = ^ و o‏ ^ ^ ^ ° و 
AS‏ يَنْدْوْ آَحَدْكُمْ Sen Sa a KAN‏ 


DA AI ya MGG الله يك فكانَ خَيْرُ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ‎ ulis 
)) مِنَ الإبل‎ yaa A 


“Suatu ketika Rasulullah & keluar (dari rumah 
beliau) sedang kami berada di Shuffah (suatu tempat 
para shahabat berkumpul di samping masjid) kemudian 
beliau bertanya: “Siapa di antara kalian yang suka pergi 
ke Bathhan atau Al Atiq kemudian pulang dengan 
membawa dua ekor unta yang bagus-bagus tanpa 
berbuat dosa atau memutuskan tali persaudaraan? kami 
menjawab: “Kami semua ingin akan hal tersebut” 
Rasulullah # bersabda: “Mengapa engkau tidak pergi ke 
masjid maka di sana engkau bisa belajar atau membaca 
dua ayat dari kitab Allah & maka hal tersebut akan lebih 
baik dari dua unta dan bila belajar atau membaca tiga 
ayat atau empat ayat maka akan lebih baik dari tiga atau 
empat unta dan selanjutnya setiap hitungan sama dengan 
hitungan unta”. (HR Muslim). 


Diriwayatkan oleh Bukhari dari Utsman bin Affan <4 
dari Nabi zz, beliau bersabda: 


KASR y 


aa a 


Doa Dan Dzikir Pilihan 17 








“Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al- 
Qur'an dan mengajarkannya”. (HR. Bukhari). 


Dalam shahih Muslim dari Abi Umamah Al Bahili & 
ia berkata, telah bersabda Rasulullah & : 


(C aso اقرأوا القرآنَ فَإِنّهُ يَأَتِيْ يَوْمَ القِيّامَةِ شَمِيْعًا‎ ( 
“Bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al- 


Our'an itu akan datang pada hari kiamat untuk memberi 
syafa 'at bagi orang yang membacanya”. (HR. Muslim). 


Dalam hadits riwayat Muslim yang lain dari An 
Nawas bin Sam'an #5 menyatakan bahwa Rasulullah 85 
bersabda: 


)533 بالقرآن يوْمَ القِيَامَةِ وَأَهلِهِ الذِيْنَ كائوا يَعْمَلوْنَ به 
a‏ 3231 وآل عِمْرَانَ وَضَرَب لَهُمَا Ig‏ الله # مِنْ 


L JLi 2 555‏ $ تی قال :كانه ما عمامتان او 


- — 


° ° Lg د‎ Rg ا ا‎ NGGE A. 


"Akan datang Al-Qur'an bersama ahlinya yang 
mengamalkannya. Yang paling depan adalah surat Al- 
Baqarah dan surat Ali-Imran. Rasulullah # memberikan 
tiga permisalan yang tidak akan aku lupakan selamanya: 
“Seakan-akan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran 
seperti dua awan atau dua kegelapan yang pekat 
sedangkan di antara keduanya terdapat berkas cahaya 
yang terbit. Atau seakan-akan seperti dua kelompok 


Doa Dan Dzikir Pilihan 18 








kumpulan burung-burung yang membela pemiliknya 
masing-masing”. (HR Muslim). 


Dari Abdullah bin Mas'ud #, ia berkata, Aku 
mendengar Rasulullah # bersabda: 


D aa Ht cit برع‎ ao Da ba 
dis Caos. Cai Send a A AI p a 
)) حرف‎ eias (CR 

“Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, 
maka baginya satu kebajikan, sedangkan satu kebajikan 
dilipat-gandakan menjadi sepuluh kali lipat. Aku tidak 
mengatakan bahwa alif lam mim satu huruf, tetapi alif 


satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf". (HR. 
Tirmidzi dengan sanad hasan). 


Banyak sekali hadits-hadits Rasulullah # yang telah 
menetapkan keutamaan dzikir, tahmid, tahlil, tasbih, do'a 
dan istighfar pada setiap waktu, terutama pada 
penghujung malam dan siang, sesudah shalat-shalat 
fardhu yang lima. Kami sebutkan di antaranya: 


Lo. 


لق الحم al Ie Baba‏ فال 
الد اكرون Ker Is ali‏ 

“Telah mendahului kalian orang-orang yang 
istimewa, para shahabat bertanya: “Siapakah orang- 


orang istimewa itu wahai Rasulullah?”. Rasulullah # 
menjawab: “Orang-orang yang istimewa adalah laki-laki 


Doa Dan Dzikir Pilihan 19 








dan perempuan yang selalu berdzikir kepada Allah “كيك‎ 
(HR. Muslim dari Abu Hurairah). 


Beliau = Juga bersabda: 
وَالْحَمْدُ لله ولا‎ AN Donal Li ali J LN =i) 
(( elo; S ëL aW end aoi ab إلا‎ 231 
“Bersabda Rasulullah &: "Perkataan yang paling di 
sukai oleh Allah & ada empat, yaitu, Subhanallah, 
walhamdu lillah walaa ilaaha illallah wallahu akbar 
(Maha Suci Allah, segala puji hanya milik Allah, tiada 
sesembahan yang hag kecuali Allah, dan Allah Maha 


Besar). Tiada masalah darimana ucapan tersebut engkau 
mulai". (HR. Muslim). 


Demikian pula dalam riwayat Muslim dari Sa'ad bin 
Waggas > berkata: 


)) جَاءَ أعرابي إلى All Jaw)‏ # فقال: ila‏ كلامًا alal‏ 
GJ‏ : هَل لا إِلْهَ إلا الله وَحْدَهُ؛ لآ Z=‏ له Gan ai aj‏ 
وَالحَمْدُ لِلهِ كثِيْرًا وَسُبْحَانَ الله رب العالمِيْنَ ولا حول ولا 
قوّة إلا باللهِ العَزِيْزْ (an‏ فَمَالَ :يا رَسنُولَ sYa Ol alil‏ 
CEEE‏ 


“Pernah datang kepada Rasulullah && seorang baduwi 
seraya berkata: “Ajarkanlah kepadaku suatu ucapan yang 


Doa Dan Dzikir Pilihan 20 








selalu aku ucapkan”. Rasulullah % menjawab: 
“ucapkanlah: 


KANG Vita pa P ME cone AMI I ATI S 
وَسُبْحَانَ الله رب العَالْمِيْنَ ولا حَوْلَ ولا قَوَة إلا‎ (ain aU 
الحَكِيْم‎ jaja al 

"Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan 
Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, Allah Maha Besar, 
segala puji hanya milik Allah dengan sebanyak-banyak 
pujian, Maha suci Allah Penguasa semesta alam, tiada 


daya dan kekuatan kecuali dari Allah yang Maha Mulia 
dan Maha Bijaksana”. 


Orang tadi berkata: “Wahai Rasulullah, itu semuanya 
ditujukan kepada Tuhanku, mana yang ditujukan untuk 
diriku sendiri? Rasulullah menjawab: “Katakanlah; Ya 
Allah ampunilah aku, berilah aku rahmat dan berilah aku 
petunjuk serta berilah aku rizki”. (HR. Muslim). 


Rasulullah & juga bersabda: 
YAN الْبَاقِيَاتُ الصالِحَاتُ : سُبْحَانَ الله ولحم لله ولا‎ ( 
)) الله والڵه كبر ولا حَوْلَ ولا قوّة إلا بالله‎ 
“Al Baqiyyaatush shaalihaat adalah: 
“Subhaanallah, wal hamdulillah, wa laa ilaaha illallah, 
wa Allahu Akbar, wa laa haula walaa guwwata illa 


billah (Maha Suci Allah, segala puji hanya milik Allah, 
tiada sesembahan yang hag kecuali Allah, dan Allah 


Doa Dan Dzikir Pilihan 21 








Maha Besar, tiada daya dan kekuatan kecuali dari 
Allah)”. (HR. An Nasa'i dan hadits shahih menurut Ibnu 
Hibban dari Abi Sa'id Al Khudri). 


Rasulullah # bersabda: 
عَمَلاً أَنْجَا لَّهُ مِنْ عَدَاب الله مِنْ ذكر‎ GOT GAN مَا عَمِلَ‎ 
KAN 
“Tidak ada amalan anak cucu Adam yang lebih 
menyelamatkan dari siksaan Allah kecuali dzikir kepada 


Allah”. (HR Ibnu Abi Syaibah dan Ath Thabrani dengan 
sanad hasan dari Mu'adz bin Jabal 4%). 


Mu'adz bin Jabal «5 berkata: 
الله #: آلا أَخْيرُكم بِخَيْرٍ أَعمَالِكم‎ uus Ui » 
EN ba ka b Lah andaka e TA; 
أن كلها عَدُوَكُمْ فتضربوا‎ iya kl] yg LANG Kai 
Ji ab ZL Ú LÚ l dh Nip yang agal 
(Gal ess 


“Bersabda Rasulullah &: “Maukah aku tunjukkan 
kepadamu sebaik-baik amal dan yang paling mulia di sisi 
Tuhanmu serta yang paling dapat meninggikan 
derajatmu, lebih baik dari emas dan perak yang engkau 
infakkan, dan lebih baik dari engkau berhadapan dengan 
musuh-musuhmu sampai engkau menebas batang leher 
mereka dan merekapun menebas batang lehermu? Para 


Doa Dan Dzikir Pilihan 22 








sahabat menjawab: “Tentu wahai Rasulullah”. Rasulullah 
# bersabda: “Berdzikir kepada Allah”. (HR. Ahmad, 
Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad yang shahih). 


Rasulullah & bersabda: 
i ell = ga WA ali y 5 1 9) 


A 


ee A3‏ الرَّحْمَة page SI‏ السّكيتة وَدَكَرَهُمْ الله 
(Koe un‏ 

"Tidaklah duduk suatu kaum untuk dzikir kepada 
Allah Æ kecuali para malaikat mengelilingi mereka, 
diliputi oleh rahmat, dan hadir kepada mereka 
ketenangan dan Allah & menyebut-nyebutnya kepada 


siapa saja yang ada di sisi-Nya”. (HR. Muslim dari Abu 
Hurairah dan Abu Sa'id). 


Beliau & juga bersabda: 
SS UJ 23) Ú J a )) 
aisi as ڪانَ‎ | ji 3258 s im le Fag ce 
(Yao Latul رقبة مِنْ ولد‎ 
"Barang siapa yang mengucapkan: 
$29 wis nan eus Ú! an ü 


Doa Dan Dzikir Pilihan 23 








"Tidak ada Ilah yang berhak disembah kecuali Allah 
semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya saja segala 
kerajaan dan bagi-Nya segala pujian dan Dia berkuasa 
atas segala sesuatu. (sepuluh kali), Adalah seperti 


memerdekakan budak dari putera Nabi Isma'il sd". 
(HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Ayyub). 


Dalam hadits riwayat Bukhari dan muslim dari Abu 
Hurairah s, bahwasanya Rasulullah $ bersabda: 


(( مَنْ قَالَ نا إلهَ إنا الله وَحْدَهُ نا شَرِيْك له لَهُ المُلك وَلهُ 


الح ر a la i Ch daa Ara JS ule‏ ڪائت َه 


Sor. o PD ع‎ 


غدل غو رکا و کوت اها i M‏ واي ba‏ 


o. Sae 8 


ROV S aai llai ba Joa له‎ Bia 
aan Uas Un iuis an 
خَطايَاهُ‎ b. s iile eo Lb oram; ْله ويه‎ do i 


"Siapa yang due 


"A7 30-7 


U u an Ú‏ الله وَحْدَهُ نا AS em arl AT AT ens‏ الْحَمْدُ وهو 
“Tiada Ilah yang berhak di sembah melainkan Allah‏ 
semata, tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nya seluruh‏ 


kekuasaan dan segala pujian, dan Dia berkuasa atas 
segala sesuatu", dalam satu hari seratus kali, maka 


Doa Dan Dzikir Pilihan 24 








baginya sama seperti orang yang memerdekakan sepuluh 
hamba sahaya dan akan ditulis baginya seratus kebaikan 
dan dihapus darinya seratus dosa. Baginya penjagaan 
dari gangguan syetan pada hari tersebut sampai datang 
malam. Tidak ada orang yang datang membawa suatu 
amal yang lebih baik darinya, kecuali orang yang 
mengamalkannya lebih banyak dari pada itu". 


Siapa yang mengucapkan: 
sekeng AWI Or 
"Maha Suci Allah dengan segala pujian-Nya", dalam 
satu hari seratus kali maka akan dihapus dosa-dosanya 


walaupun dosa itu seperti buih di lautan”. (HR. Bukhari 
dan Muslim). 


Terdapat juga dalam shahihain dari Rasulullah &, 
beliau bersabda: 


Jee IP on pl AN ue o sanas. oL fades) 
alii oo oa الله ويه‎ an al Sal ah 
العَظِيْم))‎ 


“Ada dua kalimat yang ringan diucapkan dengan 
lisan, disukai oleh Ar Rahman (Allah) dan berat pada 
timbangan yaitu: 


° ^ " e dr. s o ^ " D d. 
سبحان الله ويحمدهٍ سبحان الله العظيم‎ 


Doa Dan Dzikir Pilihan 25 








“Maha Suci Allah dan dengan segala pujian-Nya, 
Maha Suci Allah lagi Maha Agung”. (HR. Bukhari dan 
Muslim). 


Imam Tirmidzi dan lainnya meriwayatkan dengan 
sanad hasan dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah 
Radhiallahu ‘anhuma, bahwa Rasulullah & bersabda: 


š e و‎ PEN Gai D Ú) 


DAK ^ Ss,” 0 


GG 


"Tidak duduk satu kaum di suatu tempat mereka tidak 
berdzikir kepada Allah 4 dan bershalawat atas Nabi 
Muhammad $ kecuali mereka akan mendapat 
kehancuran. Bila Allah menghendaki maka akan 
menyiksanya dan bila Dia menghendaki maka akan 
mengampuninya”. (HR. Tirmidzi). 


Aisyah Radhiallahu “anha berkata: 


(IS ce alt 5S de cat les 


“Adalah Rasulullah & senantiasa berdzikir kepada 
Allah 4% pada setiap saat”. (HR. Muslim). 


Demikian diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam 
kitab shahihnya. 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah æ bahwasanya 
Rasulullah # bersabda: 


Doa Dan Dzikir Pilihan 26 








uo mo TA) 


VEO RTT eds SAN‏ الله ا ف ومن 


(C AL t لم تر‎ alas dy Uasi 
“Tidaklah berkumpul suatu kaum dalam satu rumah 
dari rumah-rumah Allah, untuk membaca kitab Allah dan 
saling mengkajinya di antara mereka, melainkan akan 
turun atas mereka ketenangan dan mereka diliputi oleh 
rahmat, para malaikat mengelilingi mereka dan Allah 
menyebut-nyebut kepada siapa yang ada di sisi-Nya, dan 
siapa yang berlambat amalnya, maka tidak bisa 
dipercepat oleh nasabnya”. (HR. Muslim dalam kitab 
shahihnya). 


Dalam shahihain dengan lafadz Muslim dari Abu 
Bakar z bahwasanya dia berkata: 


^ A L4 


sedi P te dh ell 455 tse tall 55 6» 
ETE قال رَسُولٌ الله‎ 
qr)» illie مَغْغِرَةَ مِنْ‎ Dasa ci 3! Gia Lais 

إِنّك أَنْتَ العَفورٌالرَّحِيْم ( 


“Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku do'a agar 
aku berdo'a dengannya dalam shalatku dan di rumahku! 
Rasulullah menjawab: “Katakanlah: 


Doa Dan Dzikir Pilihan 27 








S Gaii Lio Ys (iem Calo oras Sas Gg 


# 
z 
á 


أَنْتَ فَاغفز لِي مَغْفِرَة Dra‏ عِنْدِك وَارْحَمْنِي إن أَنْتَ aaan‏ 
الرحيم 

“Sesungguhnya aku telah banyak mendzalimi diriku 
sendiri, tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa itu 
kecuali Engkau, oleh karena itu ampunilah aku dengan 
ampunan dari sisi-Mu dan limpahkan kepadaku rahmat- 


Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha 
Pengasih”. 


Dari Nu'man bin Basyir & dari Nabi Muhammad & 
bersabda: 


و ور 


(( Gall هو‎ zai » 


"Do'a itu adalah ibadah. (HR. empat Ashhabus 
sunan dengan sanad yang shahih). 


Dari Ibnu Umar 4 ia berkata: “Rasulullah 45 sering 
berdo'a: 

ala Jas San پڪ مِن رال‎ dasi A AA )) 

(( N = و‎ PRET 8s d. 9 

“Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari hilangnya 

nikmat-Mu, dari berubahnya afiat-Mu, dari bencana 


yang datang tiba-tiba dan dari semua kemurkaan-Mu". 
(HR. Muslim dalam kitab shahihnya). 


Doa Dan Dzikir Pilihan 28 








Diriwayatkan dari Ibnu Umar &, bahwa Rasulullah & 
selalu berdo'a: 


Q^ 7." 5 


Alang JAN AAS at AAS ora ema Sel i egt) 
(( الأعمداء‎ 


“Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari tekanan 
hutang, tekanan musuh, dan kegirangan musuh-musuh 


atas bencana yang menimpaku”. (HR. Nasa'i dan hadits 
shahih dari Al Hakim). 


Dari Buraidah & ia berkata: “ bahwa Nabi & berdo'a: 
Gi a Y abi SS SS A A D l eet )) 
asi Nga a) Sa الصّمَدُ الدّي لم يَلِد ولم يولد ولم‎ oe vl 
إذا ستل بد‎ aa d قال رول اهف لهد سال‎ 

(SIT ay cR A 

"Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada-Mu 
bahwa aku bersaksi sesungguhnya Engkaulah Allah, 
tiada Ilah yang berhak disembah melainkan Engkau yang 
Maha Esa, Dzat yang bergantung kepada-Nya semua 
makhlug, yang tidak beranak dan tidak pula 
diperanakkan, tidak ada satupun sekutu bagi-Mu”. Maka 
Rasulullah bersabda: “Dia telah meminta kepada Allah 
dengan menyebut nama-Nya, yang bila ia diminta selalu 
memberi dan bila dimohon selalu mengabulkan”. 


(Diriwayatkan oleh empat penyusun kitab sunan dan 
hadits ini dari shahih Ibnu Hibban). 


Doa Dan Dzikir Pilihan 29 








Dari Abu Hurairah & ia berkata bahwa Rasulullah & 
bersabda: 


Gi ag أَمْرِي‎ h B u uli cada لي‎ ak egi) 
لي دي وَهَڙلي وَحَطتِي وَعَمْدِي‎ PASI RAI به مِنّي ؛‎ lel 
Lag EÉ Lag ELLS La o الهم اغفِر‎ uga LIS Ig 
E EE EE el M Lag csl Lag C 

(( pa ڪل‎ ole SG 


“Ya Allah, ampunilah aku dari kesalahanku, 
kebodohanku, dan berlebih-lebihan dalam urusanku yang 
Engkau lebih tahu dariku, Ya Allah Ampunilah 
kesungguhanku, senda gurauku, kekeliruanku, 
kesengajaanku, yang semuanya itu ada padaku. Ya Allah 
ampunilah aku dari apa yang aku dahulukan, yang aku 
akhirkan, yang aku rahasiakan, dan yang aku beberkan 
yang Engkau lebih tahu dariku, Engkaulah Dzat Yang 
Mendahulukan, | dan Engkaulah | Dazat Yang 
mengakhirkan, dan Engkau Maha Kuasa atas segala 
sesuatu”. (Hadits Muttafag alaih). 


Dari Anas & ia berkata: “ Bahwa Rasulullah & selalu 
berdo'a dengan do'a di bawah ini: 


° - 2 3 - 2.73 9 
P a La عَلمِتَنِي وَعَلمَنِي‎ Led isis! اللهم‎ (( 
)) علمًا ينْفعتِي‎ 


“Ya Allah berilah manfaat bagiku dengan apa yang 
Engkau ajarkan kepadaku, ajarkanlah kepadaku apa 


Doa Dan Dzikir Pilihan 30 








yang bermanfaat bagiku dan berilah aku ilmu yang 
bermanfaat bagiku”. (HR. Nasa'i dan Hakim). 


Dari Abu Hurairah & ia berkata: “Aku pernah 
mendengar Rasulullah # bersabda: 


esi al cre a Cs adi ass 8 3I ats ))‏ مِنْ 
(Oye URP‏ 
“Demi Allah, aku beristighfar (mohon ampunan)‏ 


kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya setiap hari lebih 
dari tujuh puluh kali. (HR. Bukhari). 


Dari Ibnu Umar & ia berkata: “Kami menghitung 
dalam satu majlis, Rasulullah # membaca do'a sampai 
seratus kali, yaitu: 


و ی OR NO AME E ah Sa NAH,‏ ا 
(( رب اغفِر لي rte Cds‏ إِنّك أنْت التُوَابٌ 2821 (( 


“Tuhanku, ampunilah aku dan terimalah taubatku, 
sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Maha 
Pengampun”. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, dan ia 
berkata: Hadits hasan shahih). 


Dari Syaddad bin Aus 4# dari Nabi Muhammad & 
beliau bersabda: “Sayyidul (penghulu) Istighfar adalah: 


kain)‏ ت ري لله إا أت حكني وآئا عَبْدك وأا على 


o 3 hoala o? co 2o Te iw T lk‏ ,272 2 دي مم وعم ومع 
عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك مين شر ما صنعت آبوء 


Doa Dan Dzikir Pilihan 31 








e PELA EY. 
)) الذئوب إلا أنت‎ 


“Ya Allah Engkaulah Tuhanku, tidak ada Ilah yang 
berhak disembah melainkan Engkau, Engkaulah yang 
telah menciptakan aku, dan aku adalah hamba-Mu, aku 
ada dalam perjanjian-Mu dan janji-Mu, dengan segenap 
kemampuanku, aku berlindung diri kepada-Mu dari 
kejelekan yang kuperbuat, aku mengakui kepada-Mu 
Akan nikmat-Mu yang Kau berikan kepadaku, dan aku 
mengakui akan dosaku, maka ampunilah aku sebab 
sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa- 
dosa kecuali Engkau”. (HR. Bukhari dalam kitab 
shahihnya). 


Banyak sekali ayat-ayat dan hadits-hadits yang sudah 
dikenal yang menjelaskan tentang keutamaan dzikir, do'a 
dan istighfar. 


Maka himpunan do'a dan dzikir yang Allah 45 telah 
mudahkan yang terdapat dalam riwayat shahih dari Nabi 
3&, yang disyari'atkan baik sesudah shalat lima waktu, 
pada waktu pagi maupun petang hari, waktu hendak tidur 
atau bangun tidur, disaat masuk atau keluar rumah, saat 
masuk atau keluar masjid ketika bepergian maupun 
kembali, saya beri judul: 


Doa Dan Dzikir Pilihan 32 








Ú. pai Ei coUa UNI 223 (‏ وَرَدَ فِي الكتَاب 
والب الف جا هر الأادعة واكان 


“Kumpulan do'a dan dzikir pilihan yang bermanfaat, 
bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang shahih” 


Sebagai ringkasan dari riwayat yang shahih dari Nabi 
3# tanpa tambahan yang lain. Dengan harapan semoga 
dapat menjadi bekal dan penolong bagi seorang muslim 
dengan kehendak Allah 3 dalam berbagai kesempatan 
yang telah disebutkan. Disertai dengan hadits-hadits 
tentang keutamaan dzikir dan do'a. 


Aku nasihatkan kepada setiap muslim dan muslimah 
agar mempergunakan do'a dan dzikir ini di setiap waktu 
sebagai pengamalan ayat-ayat dan hadits-hadits di atas. 
Kepada Allah Æ juga aku memohon agar dapatlah 
kiranya hal ini memberikan manfaat bagiku dan bagi 
segenap kaum muslimin. Allah-lah yang Maha Benar dan 
Maha Mulia, semoga shalawat serta salam selalu 
terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad % beserta 
keluarganya dan para sahabatnya. 


Doa Dan Dzikir Pilihan 33 








DO'A DAN DZIKIR 
SETELAH SHALAT FARDHU 


Telah menjadi kebiasaan Rasulullah 3€ setelah 
mengucapkan salam pada setiap shalat fardhu beliau 
beristighfar tiga kali, kemudian mengucapkan: 


( اللهُم أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْك السَّلامُ تَبَارَكت يَادًا الجلآل 


والإكرام لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شري له لهالملك وله 


لحمد وهو على كل au eius‏ اللهم لا مَانِعَ Gali La‏ 
ولا مُعْطِيّ Lo‏ مَتَعْتَ ولا يَنْفْعُ ذا الجد مِنْك الجد. لا حَوْلَ 
YG‏ 293 إلا بالله. لا إلة إلا الله ولا نَعْبّدٌ إلا إِيَّاهُ لَهُ التَّعْمة وَلَهُ 
الفضل وَنَهُ التَّنَاءُ الحسَّنُ لا إنهَ إلا الله مُخْلِصِيْنَ لَه ¿LN‏ 
ول (Gan ya‏ 

“Ya Allah, Engkaulah Yang Maha Pemberi 
Sejahtera, dan dari-Mu kesejahteraan, Engkau Pemberi 
barakah, wahai pemilik Keagungan dan Kemuliaan. 
Tidak ada Ilah yang berhak disembah kecuali Allah, yang 
Esa tiada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya kekuasaan dan 
segala pujian, dan Ia Maha Kuasa atas segala sesuatu, 
Ya Allah tiada seorangpun yang mampu menghalangi 


terhadap pemberian-Mu dan tidak ada pula yang dapat 
memberi sesuatu yang Engkau halangi, dan tidak ada 


Doa Dan Dzikir Pilihan 34 








manfaat kekayaan seseorang dari siksa-Mu, tidak ada 
upaya dan kekuatan kecuali dari Allah, tidak ada Ilah 
yang berhak disembah selain Allah, dan tidaklah kami 
beribadah kecuali kepada-Nya, hanya  milik-Nya 
kenikmatan, keutamaan dan sanjungan yang baik. Tidak 
ada Ilah yang berhak disembah melainkan Allah dengan 
rasa ikhlas kami beribadah kepada-Nya walaupun 
orang-orang kafir benci”. 


Kemudian membaca tasbih, tahmid dan takbir 
masing-masing 33 kali: 


Maha suci Allah:al 9 us 
Segala puji bagi Allah: Ab KAN 


Allah Maha Besar: asi الله‎ 


Kemudian digenapkan yang keseratusnya dengan 
ucapan: 


(( لا إلة إلا الله وحدّه لا شرك له له المُلك وله الحمد 


“Tidak ada Ilah yang berhak disembah melainkan 
Allah yang Maha Esa tiada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya 
segala kekuasaan dan segala pujian dan Dia atas segala 
sesuatu Maha Kuasa” 


Dilanjutkan dengan membaca ayat kursi: 


Doa Dan Dzikir Pilihan 33 








(A e Ç, Çí 262‏ ^ 2⁄2 42 2272 وأ ىن 22 aAA‏ و رک روو 

e Ys Ae oed G Y الحى القيوم‎ 9) JIN aif 

s ai ا‎ PN à a$ eati à Ú al 
صد‎ 


E < 


N3 eg ba gal Coe Ú إلا بإذنه يعلم‎ "m 


5 Gute ل‎ Zo 11 2 LL 4 
ALS es ¿U LS VI Lala يَحِيطون بشىء من‎ 
BU S2 8 ريت 1 34 دوو‎ = Le P». 
وَهوّ العلى‎ bekas 503,5 ولا‎ Si Sa 

¿Ji 


“Allah tidak ada Ilah yang berhak disembah 
melainkan Dia Yang hidup kekal lagi terus-menerus 
mengurus (makhluk-Nya) tidak mengantuk dan tidak 
tidur. Milik-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. 
Siapakah yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah 
tanpa idzin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di 
hadapan mereka dan di belakang mereka dan mereka 
tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa 
yang di kehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan 
bumi, Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, 
dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Agung”. (OS. Al 
Bagarah: 255). 


Kemudian membaca surat Al-ikhlas: 


Doa Dan Dzikir Pilihan 36 








Da X an 


dd KO 


SA 2 


e 
E 

LA 
E 
$ 


“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah 
lagi Maha Penyayang". 


“Katakanlah: “Dialah Allah Yang Maha Esa, Allah 
adalah Ilah Yang bergantung kepada-Nya segala 
sesuatu. Dan tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. 
Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia". 


Kemudian membaca surat Al Falag: 





“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang". 


Doa Dan Dzikir Pilihan 37 








“Katakanlah: “Aku berlindung kepada Tuhan yang 
menguasai subuh, dari kejahatan makhluk-Nya dan dari 
kejahatan malam apabila telah datang gelap gulita, dan 
dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang 
menghembus buhul-buhul. Dan hari kejahatan orang 
yang dengki apabila dia dengki". 


Lalu membaca surat An-Nas: 


y 4 Z d AN 
5 


- < 


BA x ا‎ aa sel an 


JT 


€ e De 


"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah 
lagi Maha Penyayang". 


"Katakanlah: “Aku berlindung kepada Tuhan 
manusia, Rajanya manusia, Sesembahan manusia, dari 
kejahatan (bisikan) setan yang biasa bersembunyi. Yang 
membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia dari jin 
dan manusia”. 


Dan disunnahkan mengulang sampai tiga kali untuk 
tiga surat yang terakhir, khusus setelah shalat subuh dan 
shalat maghrib. Hal ini berdasarkan hadits shahih dari 
Nabi &. 


Doa Dan Dzikir Pilihan 38 








Di samping itu, sesuai dengan sunnah Nabi # pada 
setiap selesai shalat maghrib dan subuh, juga 
disunnahkan membaca dzikir di bawah ini 10 kali: 


NAN Ag Lalat AI AI Z= گا إل إلا الله وَحْدَهُ تا‎ (( 
Na a E 

“Tidak ada Ilah yang berhak disembah melainkan 
Allah, Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya, hanya 
milik Nya kekuasaan dan segala pujian. Ia yang 


menghidupkan dan yang mematikan dan Dia berkuasa 
atas segala sesuatu”. (HR. Muslim). 


Apabila ia seorang imam, sesudah mengucapkan 
istighfar tiga kali, dan mengucapkan: “Allahumma antas 
salaam wa minkas salaam tabaarakta ya dzal jalali wal 
ikram” disunnahkan mengubah posisi duduk menghadap 
kepada jama'ah. Setelah itu barulah ia melanjutkan dzikir 
sesuai dengan yang dijelaskan di atas. Ini sebagaimana 
yang dijelaskan dalam hadits-hadits yang cukup banyak 
dari Aisyah radhiallahu 'anha dalam riwayat Muslim. 
Semua do'a dan dzikir tersebut hukumnya sunnah bukan 
wajib. 


Doa Dan Dzikir Pilihan 39 








DZIKIR DI WAKTU PAGI DAN PETANG 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah ¿> dari Nabi 
Muhammad š, beliau bersabda: 


(( مَنْ قال حِيْنَ paces‏ وَحِيْنَ يُمْيِي: oag AD On‏ 


NSA dal Lan Jamaah, Balai aab ash waha al Fla Tila 


“< 


ا 


(ade SI; Gi JG Lab 


“Barang siapa mengucapkan di waktu pagi dan 
petang: "Subhanallah wa bihamdih'", seratus kali tidak 
ada seorangpun di hari kiamat yang datang membawa 
suatu kebaikan yang lebih baik darinya, kecuali orang 
yang mengucapkan hal yang sama atau lebih dari itu". 
(HR. Muslim). 


Ibnu Mas'ud & berkata: bahwa Nabi: tatkala datang 
waktu petang selalu mengucapkan: 


Z- zoz o 


¿J YU Kg LA a Ga)‏ إلا الله 


d eis Yong‏ المُلك وَلَهُ الحَمْد وهو على ڪل 


ی قر رت اسا لک خت رما فی هد as aruni s‏ 


"4927 


Maan‏ وَأَعُوْدُ بك مِنْ La 3 LEAN aib d La ya‏ يعدها. 


^ ^ 


SN pyung Jas iya Sa dyah)‏ ت اعود ڪمن عات 


Doa Dan Dzikir Pilihan 40 








فِي التَارِوَمَدَابِ القبُر)) وإذا أصبح قال ذلك أيضاء 
a‏ المُلك يله )) 


“Kami Telah sampai pada waktu petang dan 
kerajaan semesta milik Allah dan segala pujian hanya 
milik Nya, tidak ada Ilah yang berhak disembah 
melainkan Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, 
hanya milik-Nya kekuasaan dan Milik-Nya segala pujian, 
dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, Ya Rabb, aku 
mohon kepada-Mu kebaikan yang ada pada malam ini, 
dan kebaikan sesudahnya, dan aku mohon perlindungan 
dari segala keburukan yang ada pada malam ini dan 
sesudahnya, Ya Rabb, aku mohon perlindungan kepada- 
Mu dari sifat malas dan kesombongan, ya Rabb, aku 
mohon perlindungan dari siksaan api neraka dan siksaan 
dalam kubur”. 


Dan di waktu pagi Rasulullah #& mengucapkan pula: 
"Kami telah sampai pada waktu pagi, dan kerajaan 
semesta milik Allah ...dan seterusnya. (HR. Muslim). 


Dari Syaddad bin Aus > dari Nabi Muhammad š 
beliau bersabda: “Sayyidul (penghulu) Istighfar adalah: 


dip o AB AR EN ear et ae en ni 
ce io cale io melata CO VI AI Y Ga) CAI اللهم‎ (( 
Ao 3.3 027 2 27, o 5 hoala o? ميم‎ DR BAN 
عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك مين شر ما صنعت أبوء‎ 
^. Ao D A $ D 24 46 2p 6 ^7. 7 E esL ut 
2-333 S 48 (L1 LaL (unos escala (le Du لك‎ 


(Gi Y Gaii 


Doa Dan Dzikir Pilihan 41 








“Ya Allah Engkaulah Tuhanku, tidak ada Ilah yang 
berhak disembah melainkan Engkau, Engkaulah yang 
telah menciptakan aku, dan aku adalah hamba-Mu, aku 
ada dalam perjanjian-Mu dan janji-Mu, dengan segenap 
kemampuanku, aku berlindung diri kepada-Mu dari 
kejelekan yang kuperbuat, aku mengakui kepada-Mu 
Akan nikmat-Mu yang Kau berikan kepadaku, dan aku 
mengakui akan dosaku, maka ampunilah aku sebab 
sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa- 
dosa kecuali Engkau”. 


Rasulullah 3$ bersabda: “Siapa saja yang 
mengucapkannya di waktu siangnya dengan penuh 
keyakinan kemudian dia mati sebelum datangnya sore 
maka dia termasuk ahli surga, dan siapa yang 
mengucapkannya di waktu malam dengan penuh 
keyakinan kemudian dia mati sebelum datangnya pagi 
maka ia termasuk ahli surga”. (HR. Bukhari). 


Abdullah bin Habib & berkata: 


w 20 


“jal کے کال کل فل‎ Eos at ala کار کا ھال( قل‎ 
J OU أَهُوْلٌة‎ La يا رَسُولَ الله‎ : adad aja gi eb 
eaa S ad jang aaa On GAS lal هو الله أحد‎ 


“Aku keluar pada suatu malam yang lagi turun hujan 
dan gelap gulita untuk menemui Nabi & agar mengimami 


Doa Dan Dzikir Pilihan 42 








kami dalam shalat. Maka kami menjumpai beliau, dan 
beliau bersabda: “Katakanlah, namun aku tidak 
mengatakan sesuatu. Kemudian beliau bersabda pula: 
“Katakanlah, dan akupun tidak mengatakan sesuatu. 
Rasulullah berkata pula: “Katakanlah, kemudian aku 
berkata: "Apa yang mesti aku katakan wahai 
Rasulullah?", Rasulullah # bersabda: “Katakanlah: “Qul 
Huwallahu Ahad dan dua surat perlindungan (Al Falag 
dan An Naas) ketika datang waktu sore dan waktu pagi 
masing-masing tiga kali, maka cukup bagimu dari segala 
sesuatu". (HR. Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i dengan 
sanad hasan). 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah 4 dari Nabi 
Muhammad & bahwasanya beliau mengajar sahabat- 
sahabatnya dengan berkata: "Apabila datang waktu subuh 
(pagi) atas seseorang maka hendaknya ia mengucapkan": 


b = Gó gg Ga JÊNG JENANG) 
(gada وَإنَيْك‎ 


“Ya Allah, Dengan-Mu kami menjumpai pagi dan 
dengan Engkau kami mendapatkan sore, dengan Engkau 
kami hidup dan dengan Engkau kami mati, dan kepada- 
Mu kami digiring”. 


Apabila datang waktu sore maka katakanlah: 
Op ag Lo eoa oe Lai Sang Kal اللهُم پڪ‎ (( 


(xe mito 


Doa Dan Dzikir Pilihan 43 








“Ya, Allah dengan Engkau kami berada di waktu 
sore dan dengan Engkau kami berada di waktu pagi, 
dengan Engkau kami hidup dan dengan Engkau kami 
mati dan kepada-Mu tempat kembali”. (HR. Abu Dawud, 
Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, hadits ini shahih). 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah & bahwa Abu Bakar 
As-Shiddig & memohon kepada Rasulullah # seraya 
berkata: “Wahai Rasulullah, perintahkan kepadaku untuk 
mengucapkan kalimat-kalimat yang akan aku ucapkan 
setiap pagi dan petang hari". Rasulullah & bersabda: 
"Katakanlah": 


[E 


Co والأزض عَالِم العَيْب وَالشَّهَادَةٍ‎ calo a gi) 
پڪ مِن شر‎ NI ASI أن لا‎ aga وَمَلِيْكَهُ‎ 2 0= 


PINE 
(Mi 
“Ya, Allah Pencipta langit dan bumi, Yang Maha 
Mengetahui yang ghaib dan yang tampak, Pemelihara 
segala sesuatu dan Rajanya, aku bersaksi tidak ada Ilah 
yang hak disembah melainkan Engkau, aku berlindung 
dari kejelekan diri dan kejahatan setan dan sekutunya, 
aku berlindung kepada-Mu dari berbuat keburukan atas 
diriku dan aku berlindung dari menarik kejelekan kepada 
seorang muslim”. 


"Ucapkanlah (do'a ini) tatkala pagi dan sore hari, dan 
ketika engkau akan tidur". (HR. Ahmad, Abu Dawud, 
Tirmidzi, Nasa'i, dan Bukhari dalam Adabul Mufrad 


Doa Dan Dzikir Pilihan 44 








dengan sanad shahih). Lafadz ini menurut riwayat 
Ahmad dan Bukhari. 


Diriwayatkan dari Utsman bin Affan 5 ia berkata: 
bahwasanya Rasulullah #& bersabda: “Tidak akan ada 
sesuatu yang membahayakan bagi seorang hamba yang 
mengucapkan pada waktu pagi setiap hari dan waktu sore 
pada setiap malam dengan diulang-ulang tiga kali sebuah 
do'a: 


e| 


= الأرْض ولا‎ GÈ Siri daul ga aaa يسم الله الذي‎ )) 
(( < YP ! 329 eL. 
"Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas 
nama-Nya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit dan 
Dia lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ". 
(HR. Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah, Tirmidzi 
mengatakan hadits hasan shahih). 


a 


Diriwayatkan dari Tsauban pembantu Nabi 
Muhammad &, bahwa beliau & pernah bersabda: "Tidak 
ada balasan bagi seorang hamba muslim yang 
mengucapkan bacaan ini, tatkala datang waktu pagi dan 
waktu sore tiga kali: 


(( رَضِيْتُ بالله ريا وبالإسلام ديْنا وَِمُحَمَّدٍ بي )) 


“Aku rela Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, 
dan Muhammad # sebagai Nabi”, kecuali Allah akan 
meridhainya di hari kiamat". (HR. Imam Ahmad, Abu 
Dawud, Ibnu Majah dengan sanad hasan). 


Doa Dan Dzikir Pilihan 45 








Redaksi ini berdasarkan riwayat dari Ahmad, tetapi 
tidak menyebutkan bahwa hadits ini dari Tsauban. Dalam 
riwayat Tirmidzi disebutkan dari Tsauban. Imam Nasa'i 
meriwayatkan hal ini dalam bab; “Amalan siang dan 
malam hari”, sama seperti riwayat Imam Ahmad. 


Dalam shahih Muslim dari Abi Sa'id Al Khudri &, 
bahwa Nabi & bersabda: 

alih Gad) iya)‏ رَبّا وَبالإسلام anis Ú‏ ## تيا وَحَبَتْ 

(CNN AI 

“Siapa saja yang rela Allah sebagai Rabb, Islam 


sebagai agama, dan Muhammad # sebagai Nabi, maka 
berhak baginya surga”. (HR. Muslim). 


Imam Muslim juga meriwayatkan dalam kitab 
shahihnya dari Abbas bin Abdul Muthalib &, bahwa 
Nabi # bersabda: 


Wi pa; LG AG a ia oY eib G) 
Eu 
“Akan merasakan rasa (lezatnya) iman orang yang 


rela menjadikan Allah sebagai Rabb, Islam sebagai 
agama, dan Muhammad sebagai Rasul”. 


Diriwayatkan dari Anas b, bahwa Nabi & 
bersabda: “Siapa saja yang di waktu pagi atau sore hari 
membaca: 


Doa Dan Dzikir Pilihan 46 








ci 3! aM Wi 25 22 ولعت رليك‎ 
(( cuiu cius زنك لك وان دا‎ y ang 


“Ya Allah, aku berada di waktu subuh, aku bersaksi 
kepada-Mu dan bersaksi kepada pembawa ‘Arsy-Mu dan 
malaikat-Mu serta seluruh makhluk-Mu bahwa 
Engkaulah Allah, tidak ada Ilah yang berhak disembah 
melainkan Engkau semata, tidak ada sekutu bagi-Mu dan 
Muhammad itu adalah hamba-Mu dan Rasul-Mu". 


Maka Allah akan membebaskan seperempatnya dari 
api neraka, siapa saja yang mengucapkannya dua kali, 
maka Allah akan membebaskannya separuh dari api 
neraka, siapa saja yang mengucapkannya tiga kali, maka 
Allah akan membebaskannya tiga perempat dari api 
neraka dan siapa yang membacanya empat kali maka 
Allah akan membebaskannya penuh dari api neraka”. 
(HR. Abu Dawud dengan sanad hasan). 


Dalam redaksi yang lain, diriwayatkan oleh Abu 
Dawud dikatakan: 


ت و ^ و م ^ ^ ^ 
فى 7,6 UR @ 4 4 ° ko‏ و ^c‏ 
(( اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشيك وملائِككتكت 
ez; ^ Er UE TUM ve‏ 22 ا 2 ا ت 
وجمِيع Yang coi SH LESE a coi es esca‏ 

T 7 z ^ y eo ye 
o4 30. 6 ¿ ست و‎ o z 
)) ورسولك‎ e an SD P 


“Ya Allah, aku bersaksi kepada-Mu dan bersaksi atas 
pambawa Arsy-Mu dan para Malaikat-Mu serta seluruh 


Doa Dan Dzikir Pilihan 47 








makhluk-Mu, bahwa Engkaulah Allah, tidak ada llah 
yang hak disembah melainkan Engkau semata, tidak ada 
sekutu bagi-Mu dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu 
hamba dan Rasul-Mu”. 


Maka Allah akan membebaskannya pada hari itu 
seperempat dari api neraka, dan siapa yang mengucapkan 
empat kali maka Allah akan membebaskannya penuh di 
hari itu dari api neraka”. (HR. Abu Daud). 


Diriwayatkan dari Abdullah bin Ghanim & bahwa 
Rasulullah % bersabda: “Barang siapa yang 
mengucapkan: 


Sah SA bya nha pi Kas bra ga ah Us elit) 
(Jal SI KM Sala ڏڪ‎ Sanga ara y 


“Ya Allah, tidaklah di pagi hari adanya kenikmatan 
untukku atau untuk seseorang dari makhluk-Mu 
melainkan itu hanya dari-Mu semata, tidak ada sekutu 
bagi-Mu, bagi-Mu segala pujian dan syukur”. 


Maka berarti orang itu telah bersyukur pada hari itu. 
Siapa saja yang mengucapkan hal itu di sore hari, maka 
orang itu telah bersyukur untuk malamnya".(HR. Abu 
Dawud, Nasa'i dalam bab: “Amalan siang dan malam 
hari”, dengan sanad hasan). 


Ini sesuai dengan redaksi hadits yang diriwayatkan 
oleh Nasa'i, akan tetapi tidak menyebutkan lafadz “Di 
waktu sore”. Ibnu Hibban meriwayatkan sama seperti 
lafadz riwayat Nasa'i dari Ibnu Abbas «5. 


Doa Dan Dzikir Pilihan 48 








Abdullah bin Umar 4# berkata: “Tidak pernah 
Rasulullah & meninggalkan do'a ini, baik di waktu sore 
atau pagi hari: 


A gl BN Ka 2 اسا ا العافية‎ ei eem ) 
e gui “lag bi Ss p العفو والعافيّة‎ =i 
($23 023 o^ NEU gn du Cg AN e Pal 
baia Ba ومن خَلفِي وَعَنْ يَمِيْئِي وَعَنْ شِمالِي ومن‎ 

)) من تن‎ EA Si =s 


“Ya Allah, aku mohon kepada-Mu afiat di dunia dan 
akhirat, Ya Allah, aku mohon ampunan dan afiat dalam 
urusan agamaku, duniaku, keluargaku, dan hartaku. Ya 
Allah, tutupilah aibku dan berilah aku keamanan dari 
segala rasa takut. Ya Allah jagalah aku dari arah 
depanku, di belakangku, dari kanan dan kiriku serta di 
atasku. Akau berlindung dengan keagungan-Mu dari 
dibenamkan kedalam bumi". (HR. Ahmad dalam kitab Al 
Musnad, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah dan merupakan 
hadits shahih menurut riwayat Hakim). 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah 4#, bahwa 
Rasulullah 3à& pernah bersabda:“Barang siapa yang 
mengucapkan: 


ut 21 u ))‏ الله وَحَدَهُ لا شَريْك له له المُلك وله الحَمْد 


وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ (gu‏ 


Doa Dan Dzikir Pilihan 49 








“Tidak ada Ilah yang berhak disembah melainkan 
Allah yang Maha Esa tiada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya 
segala kekuasaan dan segala pujian dan Dia atas segala 
sesuatu Maha Kuasa”. 


Siapa saja yang mengucapkannya sepuluh kali di 
waktu pagi, maka Allah akan tuliskan baginya seratus 
kebaikan dan Allah hapus darinya seratus kejelekan. 
Kedudukannya seperti orang yang membebaskan hamba 
sahaya dan Allah menjaganya pada hari itu sampai 
datangnya sore hari. Dan siapa saja yang mengucapkan 
seperti demikian di waktu sore maka baginya demikian 
pula”. (HR. Ahmad dalam Musnadnya dengan sanad 
hasan). 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah 4&, bahwa Nabi 
Muhammad & pernah bersabda: “Siapa saja yang 
mengucapkan pada sore hari tiga kali bacaan ini : 


(GG Le n cue co tant at stas Sae )) 
“Aku berlindung dengan kalimat Allah yang 
sempurna dari kejahatan makhuk-Nya”, 


Maka tidak akan membahayakan “A/ Hummah” pada 
malam itu”. (HR. Ahmad dan Tirmidzi dengan sanad 
hasan). 


Al Hummah adalah binatang yang berbisa seperti 
kala, ular, dan sebagainya. 


Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab 
shahihnya dari Khaulah binti Hukaim radhiallahu 'anha 


Doa Dan Dzikir Pilihan 50 








dari Nabi # beliau bersabda: “Siapa yang singgah ke 
suatu tempat kemudian mengucapkan: 


(( أَعْوْدُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتٍ مِنْ (G6 a Ya‏ 


“Aku berlindung dengan kalimat Allah yang 
sempurna dari kejahatan makhuk-Nya”. 


Tidak akan membahayakan sesuatupun sampai orang 
itu meninggalkan tempat persinggahan itu". (HR. 
Muslim). 


Diriwayatkan dari Abdullah bin Abdurahman bin 
Abazi dari bapaknya «s, bahwa Nabi & selalu 
mengucapkan setiap datangnya pagi dan sore: 


(( أصبّحنًا على فِطرةٍ الإسلام وَعلى كلِمةٍ الإخلاص — 
ule a LA ya‏ مِلة Lala La eal agi‏ 
Lag‏ كان مِنَ المشركين )) 


“Kami berada di pagi hari, berada dalam fitrah 
Islam dan kalimat ikhlas dan dien Nabi kami Muhammad 
$ dan dalam ajaran bapak kami Ibrahim yang lurus 
dalam menjalankan agama dan tidaklah Ibrahim itu 
termasuk orang-orang yang musyrik”. (HR. Ahmad, 
dengan sanad yang shahih). 


Diriwayatkan dari Abdur Rahman bin Abi Bakrah & 
dia berkata kepada bapaknya: 


Doa Dan Dzikir Pilihan 51 








يا أَبَتِ إِنّيْ أَسْمَعُك تَدْعْوْ كل غداة: (( اللهُم AAS‏ 
ell caa‏ عَافِنِيْ فِيْ C aa‏ اللهُم عَافِنِيْ (uaa ih‏ 3 ]413 


te d 


و 


إلا uad oe SIS Las (CES‏ وَكلآكًا حِيْنَ تُسِبِي. وَتَقَوْلُ: 
Sang yaa gang yas Ga Sang Bh sui)‏ مِنْ 
عَدَاب القبْر لا Giai (GA NY AN‏ حِيْنَ تُصيحٌ كلانًا وَحِيْنَ 
“Wahai ayahku, aku selalu mendengar engkau‏ 
berdo'a setiap pagi:‏ 
ad) S Ge ai teh cate‏ إلا أت )) 
"Ya Allah berikanlah kesehatan pada badanku. Ya‏ 
Allah berilah kesehatan dalam pendengaranku, ya Allah‏ 


berilah kesehatan pada penglihatanku, tidak ada Ilah 
yang berhak disembah melainkan Engkau”. 


Abdur Rahman bin Abi Bakrah & berkata kepada 
ayahnya: "Dan aku mendengar engkau membacanya tiga 
kali di waktu pagi dan tiga kali di petang hari".selalu 
mengulangi do'a ini tiga kali di waktu pagi dan tiga kali 
di waktu sore". 


"Dan engkaupun berdo'a": 


Doa Dan Dzikir Pilihan 52 








ا - - 30 o‏ ° ⁄ ° - - 
(( اللهم إِنَيْ igei‏ بك aS Qua‏ والفقر وَأَعوَدٌُ بك مِن 
carae‏ القَبْ رلا a‏ إلا أنت )) 


"Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari kekafiran 
dan kefakiran dan aku berlindung kepada-Mu dari siksa 
kubur, tidak ada Ilah yang berhak disembah melainkan 
Engkau". 


Abdur Rahman bin Abi Bakrah & berkata kepada 
ayahnya: "Dan inipun engkau ulangi setiap pagi tiga kali 
dan setiap sore tiga kali”. 


Abu Bakrah . menjawab: “Benar Wahai anakku 
karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah & selalu 
berdo'a demikian dan aku suka membiasakan diri dengan 
sunnah Rasul“. (HR. Ahmad, Bukhari, Abu Dawud dan 
Nasa'i). 


Disyari'atkan bagi setiap muslim dan muslimah agar 
setiap pagi mengucapkan seratus kali bacaan: 


Nad ag Em all AT AT وَحْدَهُ نا شريْك‎ ado LI 431 UI )) 
(Da وهو على كل شيءٍ‎ 

“Tidak ada Ilah yang berhak disembah melainkan 
Allah yang Maha Esa tiada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya 


segala kekuasaan dan segala pujian dan Dia atas segala 
sesuatu Maha Kuasa”. 


Maka dia akan terjaga dari gangguan syaitan pada 
hari itu sampai datangnya sore". 


Doa Dan Dzikir Pilihan 53 








Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits yang 
diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu 
Hurairah & bahwa Nabi # berdo'a: 


(( تا إل إلا الله وَحْدَهُ Em LoT AT AT Saya YU‏ وله الحم 

)) على كل شيءٍ قَدِيْرٌ‎ Sas 

“Tidak ada Ilah yang berhak disembah melainkan 

Allah yang Maha Esa tiada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya 

segala kekuasaan dan segala pujian dan Dia atas segala 
sesuatu Maha Kuasa”. 


Dalam setiap hari seratus kali. Maka siapa yang 
membaca bacaan ini sama dengan memerdekakan 
sepuluh hamba sahaya dan ditulis baginya seratus 
kebaikan serta dihapus darinya seratus dosa dan dia akan 
dijaga dari gangguan syaitan pada hari itu sampai 
datangnya waktu sore. Dan tidak ada seorang pun yang 
datang dengan amal yang lebih baik dari pada itu kecuali 
seseorang yang mengamalkan lebih banyak lagi". 


Nabi & melanjutkan sabdanya: "Siapa saja yang 
mengucapkan: 


)) وبحَمْده‎ adit Onsu )) 


“Maha suci Allah dan segala pujian bagi-Nya", 


Pada setiap hari seratus kali, maka akan dihapuskan 
dosa-dosanya walaupun dosa itu seperti buih di lautan". 


Doa Dan Dzikir Pilihan 54 








DO'A 
MASUK DAN KELUAR RUMAH 


d Sas: JUS agi alil n5 alil 2 25 uU oe 
الرَّجُلُ بَيْكَهُ هَدْكَرَ الله كه عند‎ 055 15): 5 # ali 
Y دُحْوِْهِ وَعِنْدَ طَعَامِهء فَالَ الشتّيْطانُ : لا ميت لَكُم‎ 
QUÀ IA ae ذڪر الله‎ IG a 
aab aie ab jl NG ea ngah: الشَيْطَانْ‎ 


° ° 
^q. 7 9 A 


)») والعشاءَ‎ Sa ir: قال‎ 

“Dari Jabir bin Abdullah # ia berkata: "Aku pernah 
mendengar Rasulullah $ bersabda: “Apabila salah 
seorang di antara kamu masuk ke dalam rumah dan 
ketika makan dengan menyebut nama Allah, maka 
syaitan akan berkata: tidak ada tempat menginap bagimu 
dan tidak pula engkau dapat makan malam. Dan apabila 
ia masuk rumah tetapi tidak menyebut nama Allah, maka 
syaitan berkata: aku dapatkan darimu tempat menginap. 
Apabila tidak pula menyebut nama Allah tatkala makan, 
maka syaitan berkata: kalian dapatkan tempat menginap 
dan makan malam”. (HR. Muslim). 


Diriwayatkan dari Abu Malik Al Asy'ari « ia 
berkata, bahwa Rasulullah & pernah bersabda: “Apabila 


Doa Dan Dzikir Pilihan 55 








seseorang masuk ke dalam rumahnya, maka hendaklah ia 
mengucapkan: 


(( اللهم La oU Se M exui uii‏ الله 
as Uo‏ الله خَرَجْنَا وَعَلى الله رَيِّنَا تَوَكلنًا )) 
“Ya Allah, aku mohon kepada-Mu sebaik-baik‏ 
tempat masuk dan sebaik-baik tempat keluar. Dengan‏ 
menyebut nama Allah kami masuk dan dengan menyebut‏ 
nama Allah kami keluar dan kepada Allah wahai Tuhan‏ 
kami, kami berserah diri”.‏ 


Kemudian memberi salam kepada keluarga (yang ada 
di dalam rumah). (HR. Abu Dawud dengan sanad hasan). 


DO'A 
KELUAR RUMAH MENUJU MASJID DAN 
LAINNYA 


Diriwayatkan dari Anas bin Malik & ia berkata, 
bahwa Rasulullah # pernah bersabda: "Barangsiapa yang 
keluar dari rumahnya dengan mengucapkan: 


)) عَلى اله لا حَوْلَ ولا قوّة إلا بالله‎ ei abt as) 


Doa Dan Dzikir Pilihan 56 








“Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakkal 
kepada Allah, tiada upaya dan kekuatan kecuali dengan 
izin Allah” 


Maka dikatakan kepadanya saat itu: 


PAP en AA RA Te en 


)) كيت وَوْقِيْت وَهُدِيْت وَتُنْحَى عَنْهُ الشَيْطانُ. وَقالَ: كيف 
ك برجل قد هري E E‏ 

“Engkau telah tercukupi, telah terjaga dan 
mendapatkan petunjuk. Kemudian syaitan berpaling dan 
berkata kepada yang lain: "Bagaimana kamu dapat 
menggoda dia, sedangkan dia telah mendapatkan 


petunjuk, tercukupi dan terjaga?" (HR. Abu Dawud, 
Nasa'i, Tirmidzi dengan sanad hasan) 


Ummu Salamah radhiallahu “anha berkata; 
Rasulullah # sama sekali tidak pernah keluar dari 
rumahnya kecuali selalu mengarahkan pandangannya ke 
langit dan mengucapkan: 


(( اللهم إني أعودُ بك أن أضيل أو أضل أو أزل أو أزَّل أو أظيم 
آو أظلم أو أجهل أو يجهل علي )) 

“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari berbuat 
sesat atau disesatkan, tergelincir atau digelincirkan, 
berbuat dzalim atau didzalimi, berbuat bodoh atau 


dibodohi”. (HR. Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, 
dan Ibnu Majah). 


Redaksi hadits di atas adalah menurut riwayat Abu 
Dawud dengan sanad yang shahih. 


Doa Dan Dzikir Pilihan 57 








DO'A 
MASUK DAN KELUAR MASJID 


Diriwayatkan dari Abu Humaid atau Abu Usaid & ia 
berkata, bahwa Rasulullah & pernah bersabda: “Apabila 
kamu masuk ke dalam masjid, maka ucapkanlah: 

(( a at )) 

"Ya Allah bukakanlah untukku pintu rahmat-Mu”. 


Dan apabila keluar dari masjid, maka ucapkanlah: 


وت ن 


(Lab a SL A) ett )) 
“Ya Allah, aku memohon kepada-Mu sebagian dari 
keutamaan-Mu". (HR. Muslim dan Abu Dawud). 
Redaksi hadits ini dari riwayat Abu Dawud. 


Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dan Ubay Al- 
“Ash & bahwa Nabi & apabila masuk ke dalam masjid 
beliau mengucapkan: 


)) 3524 بالله العَظِيم وَبِوَجْهِهِ الكَرِيّم وَسُلَطانِهِ القَدِيْمٍ مِنَ 
الشَيطان الرَّجِيْمٍ )) 


“Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung, 
kepada Wajah yang Mulia dan kekuasaan yang 
Terdahulu dari godaan syaitan yang terkutuk”. 


Doa Dan Dzikir Pilihan 58 








Rasulullah # bersabda: “Apabila salah seorang 
mengucapkan yang demikian itu, maka syaitan akan 
mengatakan, "Orang itu dijaga dariku seluruh harinya". 
(HR. Abu Dawud dengan sanad hasan). 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah s», bahwa Nabi & 
pernah bersabda: “Apabila salah seorang di antara kamu 
masuk ke dalam masjid, maka ucapkanlah salam atas 
Nabi #5, kemudian ucapkanlah: 


(Se) Oli SBN اللهم‎ (( 
“Ya Allah bukakanlah untukku pintu rahmat-Mu”. 


"Dan apabila keluar dari masjid, maka ucapkanlah 
salam atas Nabi # dan ucapkanlah: 


(( اللهُم اعْصِمنِي مِن الشَيّْطان الرُجِيْم )) 


“Ya Allah, lindungilah aku dari godaan syaitan yang 
terkutuk”. (HR. Ibnu Majah dengan sanad yang shahih). 


Doa Dan Dzikir Pilihan 59 








DO'A DAN DZIKIR 
KETIKA HENDAK ATAU BANGUN TIDUR 


Diriwayatkan dari Hudzaifah s», ia berkata: bahwa 
Rasulullah $ apabila hendak tidur di malam hari, beliau 
meletakkan tangannya di bawah pipi, kemudian 
mengucapkan: 


(( sig ysi pg) 


“Ya Allah, dengan menyebut namu-Mu akau mati 
dan aku hidup”. 


Dan apabila bangun dari tidur beliau mengucapkan: 
(Gais iti ما أَمَاتَنَا‎ 223 GUA (GAN AN Kama )) 
“Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan 
kami setelah mematikan kami dan kepada-Nya kami 
kembali". (HR. Bukhari). 


Hadits yang sama juga diriwayatkan oleh Imam 
Bukhari melalui jalur Abi Dzar .4ك‎ Imam Muslim 
meriwayatkan dari Al Barra bin Azib #5, sama seperti 
hadits riwayat Hudzaifah tersebut. 


Dari Aisyah radhiallahu 'anha diriwayatkan, "bahwa 
Nabi & apabila akan mulai tidur setiap malam, beliau 
merapatkan kedua telapak tangannya, kemudian 
meniupnya sambil membaca: "Dul Huwallahu Ahad, 


Doa Dan Dzikir Pilihan 60 








Oul “Audzu Birabbil Falag dan Oul “Audzu Birabbin 
Naas', kemudian beliau mengusap dengan kedua tapak 
tangannya seluruh badannya, mulai dari atas kepala dan 
muka melalui bagian depan dari tubuhnya, tiga kali”. 
(HR. Bukhari dan Muslim). 


Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud Al-Anshari «5 dari 
Nabi Muhammad to bersabda: 


(ka aE la E مِنْ آخر سُوْرَة‎ ÉI DS ia) 


“Siapa saja yang membaca dua ayat terakhir dari 
surat Al Baqarah, maka hal itu telah cukup baginya”. 
(HR. Bukhari dan Muslim). 


Diriwayatkan dari Al Barra bin “Azib «, ia berkata; 
bahwa Rasulullah # pernah bersabda: "Apabila kamu 
mendatangi tempat tidurmu, maka berwudhu'lah 
sebagaimana wudhu mu untuk shalat kemudian 
rebahkanlah tubuhmu dengan posisi miring ke kanan dan 
bacalah: 


dan db uet cor ael ? 2326 م َه رك شم‎ ° Zaa” 
ووجهت وجهي إليّك وفوضت‎ Hai nyah اللهم أسلمت‎ (( 
ل اب ا ديت‎ MAA لور و لاد جف‎ SN Ba 
أمري إليك وألجات ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا‎ 
ا كر لت‎ DAN QS S P a m b paga a ET 
Cd pi SA Sal Tal SIJIN) Sas bata Yo Daka 
وتبيك الذي أرسلت )) فإن مت في ليلتِك مِت على الفٍطرة‎ 


“Ya Allah aku serahkan diriku kepada-Mu dan aku 
hadapkan wajahku kepada-Mu dan aku serahkan 
urusanku kepada-Mu dan aku sandarkan punggungku 


Doa Dan Dzikir Pilihan 61 








karena-Mu dengan rasa cinta dan takut kepada-Mu, 
tiada tempat mengadu dan tiada tempat memohon 
melainkan kepada-Mu, aku beriman kepada kitab-Mu 
yang Engkau turunkan, dan kepada Nabi-Mu yang telah 
Engkau utus" 


"Apabila engkau mati pada malam itu, maka engkau 
mati dalam keadaan fitrah (suci). Jadikanlah bacaan- 
bacaan ini sebagai akhir apa yang engkau ucapkan".(HR. 
Bukhari dan Muslim). 


Dan dalam riwayat Muslim dengan redaksi: "Dan 
jadikanlah bacaan-bacaan itu sebagai akhir ucapanmu”. 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah &, dari Nabi & 
apabila beliau berada di tempat tidur mengucapkan: 


کو مرت Wu lg ug Qo. v^ vell vo Leo c‏ 
)) اللهم رب السَمَواتِ ورب الأرض ورب العرش العَظِيم رَيِنَا 
و ^ ^ # 
لع Bg ga AL Mia Pn SS a b‏ وي د جم 
ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل 
rires. d‏ ب x wm Wa dt AUT.‏ 
gal Byang‏ پڪ مِن شر كل شَىء وأنْت MIA BEN‏ 


اللهم آذت الأول فليْس jeda AY DA Sa D‏ يَعْدَك 
SA LAT Cile eu‏ فليّسَ فوؤقك شيء وأنْت البَاطِنْ فلييس 
دونك شَيْءٌ إاقض عنَا الدَّيْنَ وَاغْنِنًا مِنْ الفقر)) 


“Ya Allah Tuhan seluruh langit, Tuhannya bumi dan 
Tuhan Arsy yang agung, wahai Tuhan kami dan 
Tuhannya segala sesuatu, yang menumbuhkan butir 
tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian, yang menurunkan 
Taurat, Injil dan Furgan (Al Our'an). Aku berlindung 


Doa Dan Dzikir Pilihan 62 








kepada-Mu dari segala mara bahaya dan Engkaulah 
yang mengendalikan bahaya itu. Ya Allah Engkaulah 
yang pertama, tidak ada sesuatupun yang mendahului- 
Mu dan Engkaulah yang terakhir yang tidak ada 
sesuatupun sesudah-Mu. Engkau adalah Dzat yang 
Dzahir yang tidak ada yang dzahir di atas-Mu, dan 
Engkaulah yang Tersembunyi yang tidak ada sesuatupun 
yang tersembunyi dari-Mu, Lunaskanlah hutang kami 
dan kayakanlah kami dari kefakiran". (HR. Muslim). 


Diriwayatkan dari Hafshah Ummul Mu'minin 
radhiallahu 'anha bahwa Nabi Muhammad & bila 
hendak tidur, beliau meletakkan telapak tangan kanannya 
di bawah pipi kanan kemudian mengucapkan: 


Ono 


“Ya Allah, jagalah aku dari azab-Mu pada hari 
Engkau bangkitkan hamba-hamba-Mu^. (HR. Imam 
Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad hasan). 


Diriwayatkan dari Anas &- bahwa Nabi š bila berada 

di tempat tidur beliau mengucapkan: 
iyan a Sh lgi الحَمْدُ لله الذي أَطِعَمَنًا وَسَقَانًا وَكَمَانًا‎ (( 
)) لا كافِي له ولا مووي‎ 
“Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan 
kami, memberi minum kami, dan mencukupi kami serta 


memberikan tempat tinggal bagi kami, betapa banyak 
orang yang tidak ada yang memberikan kepadanya 


Doa Dan Dzikir Pilihan 63 








kecukupan, dan tidak ada yang memberikan 
pengayoman”. (HR. Muslim). 


Diriwayatkan dari Ibnu Umar & bahwasanya dia 
memerintahkan seseorang apabila akan tidur agar 
mengucapkan: 


AN ag Laila e) NB Tadi اتلم خلت تفش‎ (( 
aa |. Ll $E افا حفظهاء وَإِنْ آَمَتَّمَا‎ ib 
^ A. ^ 

أسألك العافِية )) 


“Ya Allah Engkau ciptakan jiwaku dan Engkaulah 
yang  mematikannya, | untuk-Mu kematian dan 
kehidupannya. Apabila Engkau menghidupkannya maka 
jagalah ia dan apabila Engkau mematikannya maka 
ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu 
kesejahteraan". 


Ibnu Umar berkata: “Aku mendengar do'a ini dari 
Rasulullah #£”. (HR. Muslim). 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah #& bahwa Rasulullah 
Æ bersabda: "Apabila salah seorang di antara kamu akan 
tidur, maka hendaknya ia membalikkan sebelah dalam 
selimutnya dan ia kibaskan dengan kain itu tempat 
tidurnya kemudian sebutlah nama Allah 36, sebab 
sesungguhnya dia tidak mengetahui apa yang ada dan 
yang akan terjadi di atas tempat tidurnya. Apabila kamu 
mulai berbaring, maka berbaringlah ke arah kanan dan 
ucapkanlah: 


Doa Dan Dzikir Pilihan 64 








Ford 


o! Ada ess SAR ))‏ 
أمسكت تَفسيي فَارْحَمْهًا . ون أَرْسَلتَهًا Ma aa‏ حت 
به عِبَّادَك الصًالحين )) 


“Maha Suci Engkau ya Allah Tuhanku, karena 
Engkau aku baringkan lambungku, dan karena Engkau 
pula aku angkat (bangun). Jika Engkau cabut jiwaku ini 
maka rahmatilah ia, dan jika Engkau kembalikan ia, 
maka jagalahlah ia sebagaimana Engkau memelihara 
hamba-hamba-Mu yang shalih”. (HR. Bukhari dan 
Muslim). Hadits ini menurut lafadz Muslim. 


Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib & bahwa 
Fathimah radhiallahu 'anha pernah datang kepada 
Rasulullah # untuk meminta pembantu, tapi yang ia 
dapatkan “Aisyah radhiallahu 'anha, maka Fathimah 
memberitahukan kepadanya. 


Ali & Berkata: Kemudian Nabi & datang, sedangkan 
kami telah mulai berbaring. Nabi # bersabda: “Maukah 
aku tunjukkan kepada kamu berdua tentang sesuatu hal 
yang lebih baik bagi kamu berdua dari pada seorang 
pembantu? apabila kamu akan mulai tidurmu, maka 
bertasbihlah 33 kali dan bertahmid 33 kali serta 
bertakbir 34 kali. Maka sesungguhnya hal itu lebih baik 
bagi kamu berdua dari pada seorang pembantu”. 


Ali & berkata: “Tidak pernah aku tinggalkan hal 
tersebut semenjak aku mendengarnya dari Rasulullah &". 
(HR. Bukhari dan Muslim). 


Doa Dan Dzikir Pilihan 65 








Diriwayatkan dari Ubadah bin Ash Shamit 4 dari 
Nabi & bersabda: "Siapa saja yang bangun dari tidurnya 
di tengah malam lalu ia mengucapkan: 


Ú ))‏ إِنَهَ إنا الله وَحْدَهُ نا شَريْك لَهُ. لَهُ المُلك وَلَهُ الحَمْدُ 
وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيْرُ. الحَمْدُ لله وَسُبْحَانَ AH NG bI‏ إلا 
Y3 saei alors ai‏ حَوْلَ ولا قوّة إلا بالله )) 

“Tiada Ilah yang berhak disembah melainkan Allah 
semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kekuasaan 
dan segala pujian dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. 
Segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah tidak ada Ilah 


yang patut disembah melainkan Allah dan tiada upaya 
dan kekuatan melainkan dari Allah”. 


Kemudian mengucapkan pula: 


(Ci اللهم اعَفِرٌ‎ (( 
“Ya Allah, ampunilah dosaku.” 


Atau berdo'a minta agar Allah 3& mengabulkan 
amalnya, maka apabila ia shalat akan diterima shalatnya". 
(HR. Bukhari). 


Doa Dan Dzikir Pilihan 66 








DO'A 
SEBELUM DAN SESUDAH MAKAN DAN MINUM 


Lal Cul o3 se oe‏ رَضِيَّ Jl lagis AWI‏ : قال لِي سول 
E adi‏ ا وک ا 
“Diriwayatkan dari Umar bin Abi Salamah ia berkata:‏ 
“Rasulullah 3$ bersabda kepadaku: “Wahai anakku!‏ 
sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan‏ 


kananmu dan makanlah apa yang ada di dekatmu". (HR. 
Bukhari dan Muslim). 


Aisyah radhiallahu 'anha berkata, bahwa Rasulullah 
Æ bersabda: 


a a SS‏ فَإِنْ 
JA i a‏ ناليم Li us i‏ 
(a‏ 

“Apabila salah seorang dari kamu makan, maka 
sebutlah nama Allah & pada permulaannya, namun bila 
ia lupa menyebut nama Allah & pada permulaannya, 
maka hendaknya ia mengucapkan: "Dengan menyebut 


nama Allah pada permulaan dan akhirnya”. (HR. Abu 
Dawud, Nasa'i dan Tirmidzi. Menurut Tirmidzi hadits ini 


Doa Dan Dzikir Pilihan 67 








hasan shahih sedangkan menurut Al Hakim, termasuk 
hadits shahih. Hal ini diakui oleh imam Dzahabi). 


Anas bin Malik & berkata; bahwa Rasulullah & 
pernah bersabda: 
LZ aane MIN Jaka D KAH عن‎ sana AU 3 )) 


») الشريّة فَيَحْمَدَهُ علَيْهًا‎ Gaga ol sl 
“Sesungguhnya Allah sangat ridha kepada seorang 
hamba yang makan satu suapan kemudian memuji-Nya 


dan minum satu teguk air, kemudian ia memuji-Nya”. 
(HR. Muslim). 


Diriwayatkan dari Muadz bin Anas & ia berkata, 
bahwa Rasulullah & pernah bersabda: “Siapa saja yang 
makan suatu makanan kemudian mengucapkan: 


Qr 3 >= Doa 4233553 Kis abi الحَمد لله الذي‎ (( 
)) ولا قوةٍ‎ 
“Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan 


kepadaku ini dan telah memberiku rezeki tersebut, tanpa 
usaha dan kekuatan dariku". 


Orang itu akan diampuni dosa-dosanya yang telah 
lalu”. (HR. Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah 
dengan sanad hasan). 


Diriwayatkan dari Abu Umamah 4#; bahwa 
Rasulullah $ apabila selesai makan beliau mengucapkan 


Doa Dan Dzikir Pilihan 68 








- # ° ^ Z "LZ - ت‎ ° 

وى CI <o‏ 7% ور Paan By‏ - 
(( الحمد لله حمدا كثيرا طيبًا مباركا فِيَهِ غير مكفِي ولا 
دده 3a A ao qa‏ ^46 


مودع ولا مستغنى عنه رينا (( 

“Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, 
yang baik, lagi penuh berkah. Tidak ada memberi 
kecukupan, pemberi simpanan dan pemberi kekayaan 


atas makanan itu selain Engkau wahai Tuhan kami”. 
(HR. Bukhari). 


DO'A DAN DZIKIR 


KETIKA MELIHAT SUATU NEGERI ATAU 
KEMBALI DARI NEGERI YANG LAIN 


Diriwayatkan dari Shuhaib &, bahwa Nabi & tidak 
melihat suatu negeri yang beliau inginkan untuk 
memasukinya kecuali selalu mengucapkan: 

D DASI Ca peta GGS egt) 
xf Ua) pt Gag alih Tag nyaka ig BSN Cah 


ies ih Ge lal ag سالڪ خَيْرَ هذه القَرْيَة‎ 


بك من شرها وشر أهلها وَشَرما فِيهَا )) 


Doa Dan Dzikir Pilihan 69 








“Ya Allah Tuhan tujuh langit dengan apa yang ada di 
dalamnya dan Tuhan tujuh bumi beserta seluruh isinya, 
Tuhannya syaitan dan apa yang mereka sesatkan, 
Tuhannya segala angin dan segala apa yang 
diterbangkannya. Aku memohon kepada-Mu kebaikan 
negeri ini dan kebaikan penduduknya serta yang ada di 
dalamnya dan aku memohon perlindungan kepada-Mu 
dari keburukan negeri ini dan kejahatan penduduknya 
serta segala yang ada di dalamnya". (HR. Nasa'i dengan 
sanad hasan). 


Anas 4 berkata: "Kami pernah pulang bersama Nabi 
Æ, hingga ketika kami menjelang sampai di kota 
Madinah, Rasulullah & berdo'a: 


(( آيِبُونَ تَائِبُوْنَ عَابَدُونَ لِرَِّنَا حَامِدُوْنَ )) 


“Kami orang-orang yang kembali, orang-orang yang 
bertaubat, dan orang yang beribadah kepada Tuhan 
kami dan kami termasuk orang-orang yang memuji-Nya"'. 


Rasulullah & tidak henti-hentinya mengucapkan 
demikian sampai kami tiba di Madinah". (H.R: Muslim). 


Doa Dan Dzikir Pilihan 70 








DO'A DAN DZIKIR 
KETIKA ADZAN DAN SESUDAHNYA 


ul oe‏ سَعِيْدٍ الخُذري رضي الله عه أن رَسُوْل الله # قال: 
Ú Fia Tolgan AN uas S)‏ ;02 0553 (( 
Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudry -,‏ 
sesungguhnya Rasulullah # pernah bersabda: “Apabila‏ 
kamu mendengar adzan, maka ucapkanlah seperti apa‏ 


yang diucapkan oleh muadzin". (HR. Bukhari dan 
Muslim). 


Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah 5, bahwa 
Rasulullah & bersabda: “Siapa yang setelah mendengar 
adzan mengucapkan: 


ا A mna Aa Un BE RE BAG‏ محف ع 
(( اللهم رب هده الدعوة التَّامَةٍ والصلاة القَائِمَةٍآتِ محمدا 
0 - - £ 


الوَسِيّلة والفضييلة وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحَمُوَدًا الذي وعَدته )) 


“Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang 
sempurna ini, dan shalat yang didirikannya, berilah 
Muhammad kedudukan yang tinggi dan kemuliaan, serta 
bangkitkanlah dia di tempat yang terpuji, yang telah 
Engkau janjikan”. 


Maka baginya syafa'atku pada hari kiamat". 
(HR. Bukhari). 


Doa Dan Dzikir Pilihan 71 








Dalam riwayat Baihaqi pada akhir do'a tersebut 
ditambahkan: 


(( إنك لا مُخَلِفْ المِيْعَاد )) 


“Sesungguhnya Engkau tidak pernah mengingkari 
Janji”. 

Sebenarnya tambahan ini adalah lemah, karena 
tambahan ini riwayatnya syadz (ganjil) lihat, Irawa'ul 
Ghalil 1/ : 260-261. 


Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waggash 4& dari 
Rasulullah &, bahwasanya beliau bersabda: "Siapa yang 
setelah adzan mengucapkan: 


(( أشهد آن لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا ريك له وان محمد 
Suyu Vy imas US als daas y e‏ 
(Cas‏ 


“Aku bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak 
disembah melainkan Allah semata, tidak ada sekutu bagi- 
Nya, dan sesungguhnya Muhammad itu hamba-Nya dan 
utusan-Nya. Aku rela menjadikan Allah sebagai Tuhan, 
Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai agama”. 


Maka Allah 25 akan mengampuni segala dosanya". 
(HR. Muslim). 


Umar bin Khattab ¿s pernah berkata; bahwa 
Rasulullah š# pernah bersabda: 


Doa Dan Dzikir Pilihan 72 








edi ali pedah ali gan GS‏ قان أحذكم: 


«QU الله‎ n a اله أ كبر الله كبر كُمَّ فَالَ: هد اَن لا‎ 
bi; 0522 i Sai i UD qs ab SI ad] Ei ga 
Ju القلاح»‎ cle g^ Ju < حول 5“ 33 !3 بالله.‎ Y Ju 


لا حول ولا 333 Labu VI‏ ثُمَّ فَالَ: yai al‏ الله أكبَرُ JÓ‏ 


^ o ^ 


g م‎ 


NI a3 Y : US cali WAN YI ki jai Al Kemi ali 
)) الله‎ 


“Apabila muadzin menyerukan: "Allahu Akbar, 
Allahu | Akbar", maka seseorang dari kamu 
mengucapkan: "Allahu Akbar, Allahu Akbar". Ketika 
muadzin menyerukan: "Asyhadu Alla ilaaha Illallah", 
diapun mengucapkan: "Asyhadu Alla ilaaha Illallah". 
Ketika muadzin menyerukan: "Asyhadu Anna 
Muhammadar Rasulullah", maka diapun mengucapkan: 
"Asyhadu Anna Muhammadar Rasulullah". Ketika 
muadzin menyerukan: "Hayya ‘alash Shalaah", maka 
dia mengucapkan: "Laa Haula wala quwwata Illaa 
Billah". Ketika muadzin menyerukan: "Hayya “alal 
Falaah", maka dia mengucapkan: "Laa haula wala 
quwwata Illaa billah". Tatkala muadzin menyerukan: 
"Allahu Akbar, Allahu Akbar", diapun mengucapkan: 
"Allahu Akbar, Allahu Akbar". Tatkala muadzin 
menyerukan: "Laa Ilaaha Illallah", maka diapun 
mengucapkan: "La ilaaha illallah". 


Doa Dan Dzikir Pilihan 73 








Dan jika hal ini dia ucapkan dari lubuk hatinya, maka 
orang itu akan masuk sorga”. (HR. Muslim). 


Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al “Ash = 
bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah # bersabda: 


Tali GAYA Aina SP ))‏ ثل ما يقو فم لوا على ذه 
ts a as alil Lus Dos cie uius D‏ كه سلوا الله 
لِيَ الوَسِيْلة ae ba a Y A Y Él oa a Gill‏ 
الله وََرْجُوْ أن أكون أنا هو as‏ سَألَ الله ِي الوسيلة حل 
GI 11‏ 22 (( 


“Apabila kamu mendengar muadzin (menyerukan 
adzan), maka ucapkanlah seperti yang diucapkan 
muadzin, kemudian ucapkanlah shalawat atasku, karena 
sesungguhnya siapa yang mengucapkan shalawat atasku 
sekali, maka Allah & akan memberinya sepuluh rahmat. 
Kemudian mohonlah kepada Allah untukku Al Wasilah 
sesungguhnya Al Wasilah itu suatu tempat di sorga yang 
tidak diperuntukkan kecuali bagi seorang hamba dari 
hamba-hamba-Nya. Aku berharap agar semoga akulah 
hamba itu. Siapa yang mintakan untukku Al Wasilah, 
maka dia akan mendapatkan syafa'atku”. (HR. Muslim). 


Doa Dan Dzikir Pilihan 74 








MEMBERI SALAM, MENJAWAB ORANG BERSIN 
DAN DO'A UNTUK ORANG SAKIT 


- # 
و 


55 oi lagis all عَنْ عبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَا ص رَضِي‎ 
Da قَالَ: (( تُطعم الطعَام‎ (3525. ULM iei E l Ea 
“Diriwayatkan dari Abdullah bin “Amr bin Al 'Ash 

æ, ia menuturkan; pernah ada seorang laki-laki bertanya 
kepada Nabi &: “Ajaran Islam yang manakah yang paling 
baik?. Rasulullah # menjawab: "Kamu memberi makan 
dan kamu mengucapkan salam kepada orang yang kamu 


kenal ataupun yang belum kamu kena?”. (HR. Bukhari 
dan Muslim). 


Abu Hurairah & berkata: “Rasulullah & pernah 
bersabda: 


br á 


Xo aus ie Na Nan ی‎ oS ds QD 
اكه عاي ا و‎ 
(== 


“Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian 
beriman, dan tidak sempurna iman kalian sehingga 
kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan 
sesuatu hal yang apabila kalian mengerjakannya, maka 


Doa Dan Dzikir Pilihan 75 








kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di 
antara kalian". (HR. Muslim). 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah 4#, bahwa 
Rasulullah # bersabda: 


MI A Mn 8. °, WA مه — ا‎ 
s D, eL على أخيه: رد‎ laa) حَمْسسْ تجب‎ ( 


SESA 


CC ÉI ELÉ oial العاطس وإجابَّة الدّعْوَةٍ وَعِيّادَة‎ 

“Lima hal yang diwajibkan terhadap seorang muslim 
kepada saudaranya sesama muslim, menjawab salam, 
mendo'akan orang yang bersin, memenuhi undangan, 
mengunjungi orang yang sakit dan mengikuti jenazah 
(sampai ke pemakamannya)". (HR. Bukhari dan 
Muslim). 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah & dari Nabi &, 
beliau bersabda: 


KG T 1 0 قي‎ Y OP Al ^M ls ati s » 
VD PHP 


الله موادا مر يدد وة 


(( E cs ISI 

“Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 
enam: Jika engkau bertemu dengannya, maka 
ucapkanlah salam kepadanya, apabila ia mengundangmu 
penuhilah undangan itu, apabila ia minta nasihat 
kepadamu maka nasihatilah dia, dan apabila di bersin 
dan mengucapkan "Al Hamdu lillah", maka ucapkanlah 
"Yarhamukallah", apabila ia sakit maka jenguklah dan 


Doa Dan Dzikir Pilihan 76 








apabila ia mati maka ikutilah (antarkanlah jenazahnya 
sampai ke kuburnya)". (HR. Muslim). 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah 4# dari Nabi 
Muhammad & bersabda: 


Gada Wb AN Gia ouai Eai E 
ES e p J le Gn d eh a 
هَإِذا‎ glia Un pala من الشَيْطَانِ‎ a LAN ip 

(Coa Aie atia قال: هاءَ‎ 


“Sesungguhnya Allah & cinta kepada bersin dan 
benci menguap. Apabila salah seorang di antara kamu 
bersin dan mengucapkan "Al Hamdulillah" maka 
menjadi hak atas setiap muslim yang mendengarnya 
untuk bertasymit (mengucapkan "Yarhamukallah”). 
Adapun menguap tak lain adalah dari syaitan, maka 
hendaknya dicegah sedapat mugkin. Apabila seseorang 
yang menguap dengan mengucapkan ha ha maka syaitan 
akan tertawa”. (HR. Bukhari dan Muslim). 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah & dari Nabi 
Muhammad # bersabda: 


(C £s ial 


"Menguap adalah dari syaitan, maka apabila salah 
seorang dari kamu menguap maka hendaknya ia 
mencegahnya sedapat mungkin”. (HR. Muslim). 


Doa Dan Dzikir Pilihan 77 








Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudry 4#, ia 
berkata: bersabda Rasulullah # : 


SU Sl ana بيده بيده على‎ diy فلاف‎ san Cs S ISI )) 
(Cats Jaan 


“Apabila salah seorang di antara kamu menguap, 
maka hendaknya ia menutup mulutnya dengan 
tangannya, karena syaitan akan masuk darinya”. (HR. 
Muslim). 


Dari Abu Hurairah <p, ia berkata: 


Jai aa anti KE A Cabe Bi ))‏ أو 


^» 9^2 AA 


صاحيه: e:‏ الله فَإِدَا JLS‏ لمن ipsia‏ 
يَهْدِيْكمْ الله وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ )) 


“Apabila salah seorang di antara kamu bersin 
dengan mengucapkan "Al Hamdu Lillah", maka 
hendaknya saudaranya atau temannya mengucapkan 
"Yarhamukallah'", maka hendaknya ia katakan (kepada 
temannya tadi) "Yahdikumullah wa yuslihu baalakum ”. 
(HR. Bukhari). 


Abu Musa Al- Asy'ari & berkata: “Aku pernah 
mendengar Rasulullah =š bersabda: 


alae. (5) ))‏ أَحَدُكُمْ 2225 lain ed LP 26 25 ali‏ الله 
(AYERS‏ 


Doa Dan Dzikir Pilihan 78 








“Apabila salah seorang di antara kamu bersin 
dengan mengucapkan tahmid kepada Allah # (bacaan Al 
hamdu lillah) maka ucapkanlah kepadanya tasymit 
(bacaan Yarhamukallah) akan tetapi jika ia tidak 
mengucapkan tahmid, maka kalian jangan mengucapkan 
kepadanya tasymit” (HR. Muslim). 


PENUTUP RISALAH: 
NASIHAT TENTANG PENTINGNYA MASALAH INI 


x95 cul Ge‏ تَمِيْم بن أوْس A Sr‏ أَنَّهُ قَالَ: 
al: JG Sab Jala GLAD hll EKN)‏ وَلِكِتَابهِ 
(fea S ora nl ESI AS‏ 

“Diriwayatkan dari Abu Rugayyah Tamim bin Aus 
Ad Daari & dari Nabi &, beliau bersabda: “Agama 
adalah nasihat”, sahabat bertanya: "Untuk siapa wahai 
Rasulullah? Nabi & menjawab: “Untuk Allah, kitab-Nya, 


Rasul-Nya dan para pemimpin Islam serta untuk kaum 
muslimin pada umumnya". (HR. Muslim). 


Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah Al Bajali &, ia 
berkata: 


Doa Dan Dzikir Pilihan 79 








A 3 


بَايَعمْتُ رَسنُوْلَ الله # عَلَى إِقَامَةٍ الصّلاةٍ gag SN Ng‏ 
A É J‏ نیم 


“Aku berbai'at kepada Rasulullah $ untuk 
mendirikan shalat, membayar zakat, dan menasihati 
setiap muslim”. (HR. Bukhari dan Muslim). 


Diriwayatkan dari Anas bin Malik ès, dari Nabi 35 
bersabda: 


“Tidak sempurna Iman salah seorang di antara 
kamu, sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia 
mencintai diri sendiri”. (HR. Bukhari dan Muslim). 


Diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al Anshari >, dari 
Nabi & bersabda: 

( alela Si Jia Ala خَيْرٍ‎ a 

“Siapa saja yang menunjukkan jalan kebaikan, maka 


baginya pahala seperti pahala orang yang 
mengerjakannya". (HR. Muslim ). 


Inilah akhir apa yang dapat saya himpun, dan saya 
mohon kepada Allah šš agar buku kecil ini bermanfaat 
bagi hamba-hamba-Nya, sesungguhnya Allah Maha 
Mendengar dan Maha Dekat. 


Segala puji bagi Allah 3, Tuhan semesta alam, 
semoga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan 
kepada Nabi kita Muhammad #, kepada keluarganya, 


Doa Dan Dzikir Pilihan 80 








para sahabatnya dan siapa saja yang mengikuti jejak 
mereka dengan baik sampai hari kiamat. 


10 Dzul Qa dah 1409 H. 
Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. 


